Terbit tiap hari, ketjoeali hari Minggoe dan hari besar Harga langganan di 
Indonesia: 1 boelan af 1,75 „ 5.— e Loear Indonesia f 2,50 1 boelan ,, 6.— 
Langganan sedikitnja 3 boelan Pembajaran mesti lebih doeloe. 
HOOFDREDACTEUR: HADJI A. SALIM 


GONDHOMANAN 86 
No. 82 Lembar PERTAMA. Ini hari 2 lembar. 
Boykot Italia. — Bantahan Italia. Tjampoeran Pemerintah. 


emendjak pergerakan ramai (massabeweging) di Djakarta jang mendahoeloei 
perajaan Mauloed Nabi (Clm) di kota itoe, moelai gemper pers poetih tentang 
pergerakan boykot Italia, jang telah dimoelai oleh pergerakan Al Islam Indonesia 
pada waktoe konferensi Landjinah Markazijah di Soerabaja itoe pada 28 Juli j. |. 
Pihak Italia moelai memberi keterangan. Pihak pers poetih moelai mentjari 
keterangan Kedoea-doeanja membantah, membohongkan segala toedoehan 
jang soedah berboelan - boelan dalam seloeroeh pers Al Islam dan Alam 
djadjahan. Dan soedah berboeah dengan pergerakan boykot jang bertambah- 
tambah hebat dalam kedoea - doea Alam itoe Hampir pada penghabisannja 
baroelah kita, Moeslimin Indonesia, toeroet poela mentjampoeri Dan kita, jang 
terkemoedian beberapa boelan ini, mendapat bantahan jang baroe ditjari, tapi 
sama dengan pergerakan Moeslimin jang soedah berboelanboelan terdahoeloe 
itoe. Tapi tatkala pergerakan Islam di Palestina, di Mesir, di Asia-ketjil, hendak 
mengirim koemisi bagi memeriksa keadaan dalam Tripoli dan Bargeh itoe, tidak 
maoe pemerintah Italia mengidzinkan Hal ini soedah tjoekoep akan 
memboektikan kekoerangan telit dan djaoeh daripada bersoenggoeh-soenggoeh 
pekerdjaan pihak Italia dan pers poetih itoe. Maka bantahannjapoen, karena itoe 
sadja, tidaklah patoet dihargakan. Lagipoela bantahan itoe dapat dinjatakan 
kosong dan bohongnja dengan keterangan akal dan nagi (berita) dengan 
tjoekoep-tjoekoep sebagaimana akan kita terangkan nanti. Sjahdan pihak 
kekoeasaan poen bergerak poela. Sebagaimana soedah diberitakan lebih doeloe, 
saudara kita Hadji O. S. Tjokroaminoto dan kita telah mendapat panggilan 
mengadap resident. Pada waktoe panggilan itoe saudara kita itoe soedah tidak 
di Djakarta lagi, maka tidaklah kita tahoe bagaimana pembitjaraannja dengan 
pihak kekoeasaan Adapoen akan pertemoean kita dengan resident Betoni (toean 
Isillense) tidak ada kepentingan apa-apa. Pembesar itoe sekadar memberi ingat 
kepada kita, bahwa dengan propaganda baykot Italia itoe kita boleh mendjadi 
salah melanggar pasal 335 boekoe hoekoem siksa Ned. Indie Sedikitpoen tidak 
ada seboet seboetan dari hal keradjaan jang bersahabat (bevriende 
mogendheid), seperti jang telah mendjadi otjehan dalam sebagian pers poe. tih. 
Memang otjehan itoe sedikitpoen tidak pada tempatnja. Oendang-oendang 
hoekoem dalam djadjahan ini membatasi kemerdekan soeara dengan pelbagai 
batas jang menjempitkan, terhadap kepada kekoeasaan jang berdjabatan 
(gestelde machten) dalam djadjahan ini dan di Nederland, dan terhadap kepada 
golong-golongan pendoedoek (bevolkingsgroepen). Tapi terhadap keloear negeri 
hanjalah ada pembatasan terhadap kepada kepala-kepala keradjaan jang 
bersahabat (staatshoofden). Lebih bodoh lagi pendapatan sebagian pers poetih 


itoe, jang berkata, bahwa ra'iat djadjahan tidak boleh memprotes satoe 
keradjaan jang bersahabat. Djika ada apa-apa jang haroes diprotest, ada 
pemerintah di sini dan di Nederland boeat melakoekan kata salah satoe soerat 
kabar poetih itoe Kalau perkataan itoe tidak sengadja hendak menipoe, ta' ada 
keterangan lain, melainkan terbit 


nja dari pikiran kepala oedang, ang tidak berisi otak. Protes - memrotes tjara 
begini djaoeh sekali daripada kewadjiban pemerentah. Djangankan terhadap 
kepada ,,keradjaan bersahabat", terhadap kepada keradjaan jang ta' ada 
perhoeboengan poen soeatoe pemerintah ta' mentjampoerkan diri dalam protes- 
memrotes, jang tidak berkenaan dengan politik negeri. Demikianlah misalnja 
pergerakan protes besar, jang telah berlakoe di Nederland tahoen j. I. terhadap 
kepada penganiajaan kaoem agama dan te geredja oleh pemerintah sovjet, 
pemerintah tidak mentjampoerkan diri. Sebaliknja ra'iat jang mempoenjai hak, — 
sekalipoen sempit, — akan memrotes perboeatan pemerintah jang mengoeasai 
negerinja sendiri dan boleh memboyko pekerdjaan pemerintah itoe, alangkah 
bodohnja, djika ra'iat itoe hendak ditindakan haknja memrotes perboeatan 
kekoeasan dan asing di loear negeri. Sendirian soerat kabar poetih itoe, jang 
hendak mentjari hoeboengan Moskou poela dalam perkara ini boleh tidak kita 
lajani semata-mata. Moskou lakoe pada pihak itoe sebagai sendjata boean 
mengasoet pihak pendoedoek bangsa Belanda, soepaja membentji dan 
memoesoehi tiap - tiap pergerakan ra'iat. Djika dengan asoetan itoe berhasil 
oesahanja mentjampoerkan bangsa Belanda djadjahan dalam pertentangan 
sekarang ini, jang sekali-kali tidak mengenai golongan pendoedoek itoe, djika 
dengan asoetan itoe ia menanam kebentjian antara pendoedoek Belanda itoe 
dan pendoedoek bangsa Moeslimin dalam djadjahan ini, hal itoe boleh kita 
poelangkan kepada tanggoengannja sendiri. Tapi boekan kita jang 
berkewadjiban menanjai atau menoentoet dia. Dan tidaklah kita hendak terbawa 
- bawa meniroe perboeatannja menimboelkan kenistaan itoe Tapi sikapnja itoe 
sedikitpoen tidak perloe mempengaroehi sikap pemboykotan kita terhadap 
kepada Italia. Adapoen akan tjampoeran pihak kekoeasaan soedah kita 
terangkan tadi hanjalah memperingatkan fasal 335 boekoe hoekoem siksa. 
Boenji fasal itoe: Met gevangenisstraf van ten hoogste (1 een jaar of geldboete 
van ten hoogste drie honderd gulden wordt gestraft hij, die een ander door 
geweld, doo eenige andere feitelijkheid dan wel door een onaangename 
bejegening of door bedreiging met geweld, met eenige andere feitelijkheid dan 
wel met een onaangename bejegening gericht hetzij tegen dien ander hetzi 
tegen derde wederrechtelijk dwing iets te doen, niet te doen of te dulden; 2 hij 
die een onder door bedreiging met smaad of smaad schrift dwingt iets te doen, 
niet te doen of te dulden of te dulden. In het geval onder 2e omschreven wordt 
het misdrijf niet vervolgd dan op klachte van hem tegen wien het gepleegd is. 
Salinannja (1) Dengan hoekoeman pendjara sebanjak-banjaknja satoe tahoen 
atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratoes roepijah dihoe koem. ste barang 
siapa dengan kegagahan atau sesoeatoe perboeatan lain atau memperlakoekan 
dengan tidak sedap atau dengan mengantjamkan kegagahan atau sesoeatoe 
perboeatan lain atau memperlakoekan dengan tidak sedap atas seorang atau 
atas orang lain poela memaksa orang tadi itoe dengan melanggar hak akan 


berboeat atau tidak berboeat atau membiarkan barang satoe apa 2de barang 
siapa dangan mengantjamkan perhinaan atau penji aran perhinaan dengan 
karangan (Samboengan lihat sebelah) 


Harga advertentie: baris sekali moeat f 0,50 sedikitnja 5 roepiah Harga 
berlangganan moeat lain perdjandjian dan lebih moerah Advertentie ketjil dalam 
roe- angan „Ada goena" 6 baris sekali moeat f 1.— Pembajaran lebih doeloe 
Harga 1 nummer 10 cent 


DAGBLAD INDONESIA 'OEMOEM n Diterbitkan oleh ELECTRISCHE IKKERI) MUSLIM 
INDONESIA TELEFOON No. 766 MATARAM (DJOKJA). 


DIRECTEUR: St. TIRTOSOEPONO 
Senin 10. ugustus 1931 

Tahoen ka | 

Indonesia 


Boeroeh versus madjikan. Perboeatan sewenang-wenang dari B. T. Kita pernah 
toelis sedikit tentang perboeatan bengis dari direksi British American Tobacco 
Company di Soerabaja terhadap kaoem boeroehnja, tatkala poetoesan telah 
diambil oentoek memindahkan peroesahaan jang di Soerabaja ini, ke Tjirebon 
Tapi ketjoeali kelepasan pada kaoem boeroeh seperti mandormandor dan koeli- 
koeli jang dikasih dengan gadji hanja seming. joe itoe. Maskape ini lakoekan lagi 
roepa-roepa perboeatan sewenang-wenang terhadap pega- wai-pegawainja 
jang agak tinggi kedoedoekannja Berhoeboeng dengan satoe antara perboeatan 
sewenang - wenang itoe, maka tidak lama lag akan diperiksa oleh residensi 
rechter di Soerabaja satoe perkara sipil, jang dimadjoekan oleh salah satoe 
bekas employe dari maskape tsb, jang tentoe mengalami perboeatan tidak baik 
Employe itoe, doeloe pegang djabatan jang menanggoeng djawab 
(verantwoordelijke posisi) die kantor B.A.T. Isterinja jang te lah bertjerai dari dia 
—, dan sekarang tinggal di Amerika, pada satoe ketika mejoeroeh beslah gadji 
bekas lakinja, berhoeboeng dengan proces perkawinannja. Dengan pembeslahan 
ini, di reksi B.A. T. mengasih verklaring sbhriftelijk kepada employe itoe jang 
didalamnja antara lain-lain ditoelis djoega kalimat: ,,Providing You carry out your 
various duties ia a satisfactory manner it has been decided that the company 
will not take any action against you in this instance, Ertinja, apabila pegawai itoe 
melakoekan kewadjiban dengan sepertinja, maka B.A. T. tidak akan tjampoer 
sama sekali dalam oeroesan ini. „Djadi pegawai itoe memang senang sekali, jang 
perkara itoe tidak menjebabkan kelepasannja dari maskape. Tapi apa djadi? 
Dengan tidak mengingat kepada poetoesan jang baroe tertoelis tg 8 April ini, 
maka pada tanggal Mei manager dari B.A.T. di Soe- rabaja menjatakan pada 
employe itoe, bahwa B.A.T. soesah boeat tahan ianja lebih lama dalam dines, 
sebab gadjinja tidak bisa dibajar oleh maskape kepadanja sendiri. Sebab itoe, 
maskape tidak bisa menaroeh kepertjajaan kepadanja, ang pegang tanggoengan 
atas barang-barang, jang begitoe banjak harganja. Tapi oleh karena maskape 
sajang kepadanja, maka manager itoe madjoekan doea matjam poerstel kepada 


employe: Pertama: Employe itoe mesti bikin, seolah-olah ia sendiri jang minta 
ontslag dari maskape (pada tanggal 2 Mei), tapi ia lantas dapat diambil poela 
dalam dines B.A.T., apabila ia soedah bisa akoer kembali dengan isterinja, dalam 
mana ditentoekan, bahwa boleh terima gadjinja sendiri, atau sekoerang- 
koerangnja sebagaian daripada itoe, jang sampai tjoekoep oentoek 
penghidoepannja. Kedoea: Kalau tidak setoedjoe dengan poerstel jang pertama, 
maka ia akan dilepaskan de ngan sigera, zonder ada kans boeat kembali poela 
dalam dineg B. A. T. Soedah tentoe sadja, employe itoe pilih poerstel jang 
pertama Dan begitoelah dalam boekoe gadji tertoelis ,,resigned" (minta 
berhenti), dan di belakang perkataan itoe employe menaroeh tantangannja. da 
Kemoedian akoerlah ia dengan adpokat isterinja, pembeslahan laloe 
dihapoeskan. Tapi menager sekarang menjangkal apa 


ing ia telah djandjikan sendiri, ia tidak maoe ambil poela An mploye itoe dalam 
dines maskala bilang, jang employe itoe sch soedah minta berhenti dehan 
kemaoean sendiri. Pada achirnja, menager itoe menerangkan, bahwa poetoesan 
sematjam ini misti diambil oleh maskape itoe, berhoeboeng dengan niatannja 
boeat pindahkan bedrijfnja dari Soerabaja ke-Tji rebon, sehingga ia mesti lepasa 
kan beberapa employe dari kantor di Soerabaja Oleh karena itoe si employe 
mesti tarik konkloesi bahwa B. T. soedah tjoba merombak kontrak antara ia dan 
maskape dengan djalan jang melanggar wet, la menjangkal dengan sakeas - 
kerasnja, bahwa ia soedah ambil ontslag dengan soekanja sendiri, dan hanja B. 
A. T. sendi rilah jang ada keperloean dengan kilepasan itoe Satoe sertipikat baik 
tidak bisa didapat olehnja dari bekas malijkannja itoe. Sebab ia tidak soeka 
terima sertipikat jang ditoelis di dalamnja, bahwa ia sendiri soedah minta 
herhenti dari bekerdjaannja. Soedah beberapa kali ia minta kepada B. A. T., 
soepaja perkara in dibereskan dengan djalan damai, tapi maskape itoe tetap 
dalam pendiriannja. Sekarang employe itoe terpaksa madjoekan ini ke depan 
Residen silechter dengan permintaan, soepaja Residensirechter maoe memaksa 
B. A. T. kasih kepadanja oe sertipikat, dalam mana iroen dengan benar 
bagaimana ia soedah keloear dari dinesnja maskape terseboet dan soepaja 
Residen sirechter mengasih hoe koeman kepada B.A.T. membajar keroegian, 
jaitoe gadjinja dari boelan April, Mei, Juni dan setengah boelan Juli, ongkos kapal 
poelang ke negerinja dan lain-lain lagi. (S.T.P.) 


Djoeroesan Baroe. Toean Mahmoed L. Latjoeba, poetera dp. almarhoem Lamako 
H. Latjoeba, semasa hidoepnja salah seorang pemimpin Sereka Islam di Oena - 
Oena (Selebes) telah dapat melaloei oedjian masoek universiteit Punjaab (India) 
dan melandjoetkan beladjar pada Islamia College di Lahore, jang dibawah 
pengawasan Punjaah university itoe Anak moeda itoe telah terkenal di Mataram 
kota ini, Dalam tahoen 1929 ia mendjadi secretaris - penningmeester H.B. Siap 
dan merangkap hopman Siap di sini Pada pengetahoean kita baroe inilah anak 
Indonesia jang mentjoba memboeang lankah kedjoeroesan pengadjaran tinggi di 
India itoe. Jang kedoea baroe poela sampai kesana, jaitoe t. Moestapha Kamil 
poetera H. O. S. Tjokroaminoto, jang telah melangkah pada achir boelan Juli ini 
menoedjoe ke Delhi. Moedah-moedahan djalan jang soedah terboeka itoe segera 
ditempoeh oleh bertambah-tambah banjak poetera Indonesia. Bagi merapatkan 
perhoeboengan antara bangsa sama Asia, sama Islam dan sama didjadjah 


bangsa asing. Sehingga patoet mentjari langkah jang sama poela mentjari 
kemadjoean dan kemerdekaan. 


MAGELANG. (Dari pembantoe A. B. C). Algymeene lezing tjandi. Nanti pada hari 
malam Minggoe tanggal 8—9 i. b. di soos „Sasono Soeko". Moentilan, akan 
diadakan algemeene lezing tjandi oleh bestir dari perkoempoelan ,,Sasono 
Soeko" diboeka moelai djam 8 malam 


(Dilarang mengoetip atau menjalin. Hak pengarang dipertahankan bagi penoelis) 
Dari Hikajat dan Riwajat. Oleh SARDJAN. Achir kebesaran Madjapait. 


Dahwa keradjaan Madjapait, Dteristimewapoela tatkala Gadjah Mada moelai 
tahoen 1331 memangkoe djabatan Maha-patih, naik ketingkat deradjat jang 
setinggi-tingginja, telah kita keta hoei. Segenap kepoelauan dan negerinegeri 
disekelilingnja toendoekkepala kepada sang radja Wilwatikta itoe. Malaka 
(Pahang jang sedjak kaoem Hindoe di djaman ratoesan tahoen kebelakang djadi 
boeah reboetan kare na tempat itoe ada poesat perdagangan didoenia Timoer 
ini, telah masoek djoega ditjatatan daerah ta'loek Madjapait Memang njata sekali 
anggapan mereka didjaman doeloe itoe, bahwa semenandjoeng Malaka, 
teroetama bagian diselatan, ada soeatoe tempat jang sebaik-baiknja oentoek 
berdagang, karena dari sana beberapa pelaboehan jang besar-besar diseloeroeh 
Asia, dari Indonesia sampai ke India dan Arabia moedah dihoeboengi sedang 
sebagai poesat pertemoean oentoek pelajaran dar segala soedoet amat baik 
poela Sekarang bagi kita tidak akan mengherankan lagi, bahwa kaoem 
saudagar Hindoe pada djaman poerbakala datang di Soematera dan Djawa dari 
djoeroesan Malaka itoe. moen tiPemerintah Madjapait dak loepa mereboet 
poesat perdagangan itoe, didjadikan koloni (djadjahan) bagi kaoem dagang 
Madjapait. Tapi koeasa pemerintah lamakelamaan lemah, dan ta' sempat lagi 
mengawasi daerah ta'loeknja dengan teliti. Dalam tahoen 1364 Gadjah Mada 
meninggal doenia Walau dalam th, 1377 Madjapait masih dapat mendjatoehkan 
Palembang, tapi sesoenggoehnja keradjaan sedang moelai moendoer 
Kekoeasaan jang doeloe dipegang oleh sang Maha - patih seorang sadja, meski 
sekarang ditanggoeng oleh sidang - tachta terdiri dari empat orang, ternjata 
tidak mempoenjai kebidjaksanaan lagi oentoek mempertegoehkan kedoe doekan 
pemerintah jang sebesar itoe Tatkalapraboe Hayam Wuruk masih hidoep ia telah 
berlakoe salah. Radja poeteranja telah dinobatkan radja moeda di daerah 
Banjoewangi, namanja Wiraboe mi, dan setelah Hayam Wuruk wafat tidak radja 
poetera itoe jang mengganti doedoek di tachta keradjaan, melainkan 
menantoenja, poetera kakaknja jang beristerikan poeteri Hayam Wuruk. Radja 
Madjapait baroe ini bernama Wikramawarddhana (1389) Pemerintah makin 
bertambah lemah dan gontjang. Adapoen sebab jang terbesar ialah perlawanan 
jang hebat antara radja baroe itoe dengan sang Wiraboemi, jang sangat 
menesalnja karena haknja telah diindjak oleh sang bapa. Semendjak 
Wikramawarddhana dinobatkan sang radjapoetera jang malang itoe tidak lagi 
soeka mengakoe dibawah Madjapait. Sakit hatinja. Menoeroet kehendak sendiri 
ia telah mengirimkan oetoesan-oetoesan ke negeri China djadi berlakoe sebagai 
radja merdeka. Dalam tahoen 1401 karena ta'dapat menahan nafsoe lagi, maka 
ia telah berontak dan madjoe perang melawan keradjaan Madjapait. Teroes- 


meneroes perlawanan itoe ditegoehkan sampai enam tahoen lamanja. Dari 
sebab peperangan sauda ra ini maka tentoe sekali pemerintah keradjaan makin 
lemah dan makin djatoeh. Daerah ta'loek tentoe tidak tinggal diam. Borneo tidak 
soeka mengakoe supremasi Madjapait 


lagi. Palembang jang doeloe di binasakan perdagangannja djoega berdiri lagi, 
toeroet melawan iboe keradjaan. Madjapait ta berdaja oentoek memikirkan 
berontakan di loear pagarnja, melawan Wiraboemi sadja telah hampir - hampir 
ta'dapat, djika Bhre Toemapel dan Paramegwara a'toeroet tjampoer (kedoea 
pahlawan itoe poetera dan menantoe Wikramawarddhana). Hanja dengan 
pertolongan kedoea penglima perang ini maka Wiraboemi dapat dikalahkan dan 
terboenoeh. Kemoedian tachta keradjaan didoedoeki oleh Soehita, poeteri radja, 
isteri sang Paramegwara Kemoendoeran pemerintah makin tambah poela. 
Dalam th. 1437. maka Daha memerdekakan diri dari ikatan Madjapait. Djawa 
tengah poen tidak lagi soeka diperintah. Kedoedoekan keradjaan teroes 
gontjang. Malaka mendjadi boesat pemerintah baroe jang hampir sampai kepada 
keloehoeran jang tinggi dan melakoekan politik mendjadjah, (1450). Di 
Soematera oetara telah ada beberapa negeri merdeka jang diperintah ke- 
Islaman, jang telah dapat kedoedoedkan moelai sebeloem tahoen 1400 Radja- 
radja jang pegang pemerintah Madjapait sepeninggal Soehita tidak bererti lagi. 
Radja etahoe paling achir ialah ke etannja, 99-11 karena Madjapait dikalahkan 
oleh Daha (Kediri). (1478). Dalam masa itoe Islam telah berpengaroeh dari 
sedikit, teroetama di pantai-pantai. Saudagar-saudagar jang berasa. dari 
Goedjarat moela-moela berlajar ke Malaka, kemoedian dari tempat itoe melawat 
ke pantaipantai Djawa oetara Mereka bertjampoer dengan pendoedoek - 
pendoedoek dikota kota dagang, dan karena kebanjakan memang lebih tinggi 
peradaban dan kedoeniannja, maka dengan moedah mereka bergaoel dengan 
boepati -boepati Dengan djalan demikian maka tentoe sekali pergaoelan makin 
karib dan rakat, sehingga agama lama ditoekar oleh dengan agama baroe itoe, 
Pertama kali tentoe bangsawan - bangsawan, karena mereka inilah jang 
bertjampoen dengan orang asing itoe ketarik oleh kedoeniaan. Kemoedian sebab 
pengaroeh bangsawan dalam masa itoe besar kepada ra'iat, maka makin madjoe 
faham baroe itoe ditaboerkan. Keradjaan jang sentausa berasas Islam pada 
masa kelemahan Madjapait itoe beloem ada, teristimewa oentoek 
mendjatoehkan sangat mochalnja Dalam tahoen 1448 Islam telah berkembang 
di Djawa Timoer Tapi pemerintah keradjaan masih tetap bersemangat Hindoe. 
Per- lawanan ta'ada, Iboe kota Madjapait dalam tahoen 1522 misih ada (berita 
Piga fetta) hanja boekan tempat pemerintah Djadi anggapan, bahwa kota itoe 
dibakar dan dibinasakan oleh kaoem Moeslim, tidak sekali kali beralasan. Di 
Penaroekan misih berdiri keradjaan Hindoe dalam tahoen 1528. Djadi anggapan 
bahwa kaoem Hindoeistisch diboeroe keloear tanah Djawa oleh Islam poen ta' 
benar semata mata. Malah dalam abad 17 Madjapait misih masoek tergambar di 
peta, pada hal kekoeatan Islam, djika memang akan menghantjoerkan kota itoe, 
telah lebih dari tjoekoep. Pemeloek agama Hindoe ada satoe doea orang jang 
meninggalkan tanah Djawa ke Bali, tapi pemboeroean mereoleh orang Moeslim 
ta' dibenarkan oleh riwajat. (Samboengan lihat sebelah) 


WARTA DOENIA 


BOYKOT ITALIA. Tjampoeran Pemerintah. — Bantahan Italia. (Samboengan artikel 
memaksa seorang akan berboeat atau atau tidak berboeat atau membiarkan 
barang satoe apa. (2) Dalam hal jang terseboe pada 2de itoe maka kedjahatan 
itoe tidak ditoentoet, melainkan djika ada pengadoehan orang jang dikenai 
perboeatan itoe Sjahdan berapa poen soelit dan belit soesoenan perkataan fasal 
hoekoem siksa itoe, akan tetapi sampai tjoekoep terangnja, bahwa propaganda 
boykot Italia dan boykot itoe sendiri, tidak menjinggoeng fasal itoe dan tidak 
kena olehnja. Italia dan perniagaan Italia dan barang Italia boekan ,,seorang2 
jang berhadapan dengan kita di sini, jang kita perlakoekan dengan kegagahan, 
sesoeatoe perboeatan atas dirinja atau antjaman. Dalam hal ini kita Muslimin 
Indonesia, sebagai bagian Oem mat Islam Doenia, merasa sama kena bentjana 
oleh perboeatan kekoeasaan Italia di Tripoli itoe Maka oleh kegoesaran dan 
kesedihan karena bentjana itoe, dan oleh kejakinan bahwa bentjana itoe 
menoedjoekan permoesoehan atas agama Islam, agama Allah, jang ta' ada 
agama Allah jang sah lain daripadanja, kita memoetoeskan tiap-tiap 
perhoeboengan dengan Italia. Barangnja tidak hendak kita pakai, peroesahaan 
dan pekerdjaannja tidal hendak kita goenakan, oleh karena djoeal-beli dan 
oepah - mengoepah d.I.I. jang dapat mengoeatkan ekonomi Italia itoe kita 
mengerti akan menambah kekoeatannja memoesoehi agama Islam dan Oemmat 
Islam dalam djadjahannja. Kita pertjaja, malah berani menaroeh kejakinan, 
bahwa bangsa kita Muslimin Indonesia, jang telah tahoe akan hal jts. itoe dan 
akan kepoetoesan pergerakan Islam Indonesia dan pergerakan Muslimin Doenia 
jang soedah sampai beritanja kemari, bahwa bangsa kita itoe tidak perloe 
dipaksa dengan kegagahan atau dengan antjaman akan sama berdiri dalam 
barisan pemboykotan Italia. Malah kita berani menaroeh kejakinan, bahwa 
segenap bangsa iana beranama lan J. tadones jang tidak beragama poen, atau 
setidak-tidaknja sebagaian besar daripada mereka tidak akan kalah dengan 
kaoem Gipti di Mesir dan kaoem Kristen Arab di Syria dan Palestina dan kaoem 
Hindoe di India, menoendjoekkan ketegoe han pertalian kebangsaannja dengan 
Muslimin Indonesia, dan akan toeroet poela menolak tiap-tiap perhoeboengan 
dengan Italia itoe. Kepada mereka poen tidak perloe kita berlakoe dengan 
kegagahan atau antjaman. Sikap mereka akan menoendjoekkan sendiri 
kedoedoekannja terhadap kepada kita: kawankah atau kawan moesoehkah. 
Alhasil kita pihak Moeslimin Indonesia dalam hal ini tidak melihat keloear. Kita 
menjoesoen diri sendiri dan menentoekan sikap sendiri atas asas jang soedah 
dinjatakan berhoeboeng de ngan sebab - sebab jang soedah diterangkan. Dan 
dalam soesoenan itoe kita lihat terkoempoe segala kawan kita, dan di loean 
soesoenan itoe kita ketahoei boekanlah kawan kita. Satoe perkara lagi hendak 
kita peringatkan di sini. Boykot Italia soedah moela berlakoe dengan gembira 
dan merambat dengan rata - rata, di Indonesia, di India dan dalam Alam Islam 
seloeroehnja. Dalam tahoen 1911, wakto serangan Walio atas Tripoli dan Bangah 
(Benghari) soedah poela terdjadi boykot sematjam itoe Maka sekarang soerat 
kabar Ma dinah di Bidjnawi (India U. P.) memperingatkan, bahwa boykon jang 
pertama kali itoe pada sendiri dalam sedikit masa. Sjahdan hal jang sematjam 
itoe tjoema-tjoema mendapatkan keroegian barang, keroegian perni agaan dan 
teroetama sekali keroegian boedi pekerti. Indonesia baroe ini mentjam poerkan 
diri kepada pergerakan besar Alam-Islam. Moedah-moedahan oedjian sekali ini 


menoendjoekkan karat jang tidak akan memberi maloe achir kelaknja 
Ketegoehan pendirian jang te lah ditetapkan sendiri dengan tiada perintah dan 
paksaan inilah satoe sifat jang perloe dididik dan dikoeatkan oleh satoe bangsa, 
jang mempoenjai tjita-tjita kemerdekaan diri dan tanah air. 


PERKARA P. N. I. (Ringkasan intervieur 9. Moltmaker), Oleh A.I.D. soedah 
diinterviev toean Moltmaker, lid delagasi N. V. V. dalam perkara P. N. I. Sesoedah 
toean Moltmaker da pat tahoe apa maksoed interview itoe, maka lantas 
diterangkannja bahwa dari semendjak adanja perkara itoe, teman-temannja di 
negeri Belanda soedah memperhatikannja dan malahan oleh toean Mendels, ahli 
hakim soedah dikeloearkan pemandangan jang tadjam atasnja dalam Eerste 
Kamer, Tapi karena lid-lid Eerste Kamer ini tidak tahoe betoel bagaimana 
doedoeknja perkara itoe, maka mereka lantas tidak mementingkannja dan 
minister kolonien lantas sadja menghabisi pembitjaraan dalam Eerste Kamer 
itoe. Sesampainja delegasi N. V. V. di Djakarta dan sesoedah beremboek dengan 
toean Stokvis, maka dipoetoeskanlah delegasi itoe akan koendjoeng Ir. Soekarno 
ke Soekamiskin boea melihat bagaimana keadaannja dan apa jang bisa 
dikerdjakan boeatnja. Dari perkoendjoengan ini, jang sampai 2 kali kedjadian, 
toean Moltmaker beroleh pemandangan „amat djelek". Terlaloe kedjamlah 
hoekoeman pendjara 4 tahoen lamanja atas seseorang jang dihoekoem karena 
politik, kata toean itoe. Hoekoeman jang begitoe kedjam tjoemalah dapat 
dibandingkan dengan hoekoeman di tanah...... Roes Lagi poela sikap jang 
dipakaikan kepada Ir. Soekarno dalam pendjara itoe tidak bedanja dengan sikap 
terhadap kepada orang hoekoeman biasa. Begitoe djoega dalam hal makanan, 
tidak diizinkan ia dapat makanan dari loear. Boeat batjaan banjak jang 
dilarangkan. Isterinja tjoema boleh datang ketemoe dalam 14 hari sekali, sedang 
saban-saban ketemoe itoe tidal boleh lebih dari 10 menit. Pada waktoe berpisah 
toean Moltmaker sampai hampir bertjoetjoeran air matanja melihat nasik Ir. 
Soekarno itoe. Waktoe itoe timboel dalam hatinja dan pikirannja kemarahan jang 
sangat Tentangan vonnis itoe toean M. peringatkan pendapatan doea orang ahli 
hakim, jaitoe toean Mendels di negeri Belanda dan prof Schepper di Djakarta. la 
jaarga Ir Soekarna tantealal akan tidak dihoekoem, kalau perkaranja diperiksa di 
negeri Belanda Hoekoeman jang 4 tahoen lama nja itoe tjoemalah bisa 
didjatoehkan di tanah Roes dan di.... Indonesia (spat. Red. „m*) Djoegad negeri 
Belanda soedah ada pemoeka-pemoeka politik jg. dihoekoem. Tapi tidak pernah 
begitoe lama Demikianlah Domela Nieuwenhuis dan L.M. Hermans masing- 
masing hanja dihoekoem setengah tahoen karena menghina radja, sedang 
Troelstra, Frank v. d. Goes dan Hugenholtz, jang berdoea di antaranja sama 
perkaranja dengan Ir. Soekarno (perkara menghasoet) masing-masing tjoema 
dihoekoem satoe boelan. Kemoedian diingatkannja bagaimana perasaan hati 
ra'iat Indonesia, jang tentoenja tidak senang karena hoekoeman itoe dengan 
katakan poela, bahwa tiap-tiap hari Ir. Soekarno dalam pendjara, hari poela lebih 
lekasnja datang waktoe jang ditakoet Nederland tentang Indonesia Kalau 
hoekoeman mesti di djatoehkan djoega, hendaklah hoekoeman itoe seenteng- 
enteng atau pemerintah sendiri hendaklah mengasihkan grasi dengan sendirinja 
sesoedah hoekoeman itoe didja toehkan. Boekankah Nederland sendiri soedah 
poenja poela zaman melepaskan diri dari pertoeanan asing dan boekankah 


sampai sekarang ini satrija-satrija nja masih dimoelaikan Dari pihak jang amat 
boleh dipertjaja didengarnja soedah ada orang tjoba-tjoba soepaja Ir. Soekarno 
dan isterinja soeka minta grasi, kalau mereka soeka tentoe soedah lama Ir. 
Soekarno dibebaskan. Tapi kedoea - kedoeanja soedah toendjoekan kemoeliaan 


HIKAJAT DAN RIWAJAT. (Samboengan) Djawa jang ada di Orang Bali sampai 
sekarang, telah asa moela dari djaman Gadjah Mada, memang disengadja 
berkoloni di sana. Kemoedian kekoeasaan hanja terpindah ke Demak (Muslim 
karena memang kekoeasaan Hindoe telah lama ta' dapat mempertegoehkan 
lagi. Kepindahan itoe ta' dengan djalan pertoempahan darah 


dirinja dan keberaniannja, dengan djalan tidak maoe minta grasi, Pemerintah 
sendiri mesti kasihkan grasi itoe dengan maoenja sendiri, djalannja banjak 
oentoek berboeat begitoe. Kalau grat dikasihkannja, tentoe lemahlah kebentjian 
ra'iat dan perasaannja tentoe mendjadi baik. Sesoedah t. Moltmaker terang kan, 
bahwa Ir. Soekarno dari doeloe sampai sekarang ada poenja tjita-tjita boeat 
meneroeskan peladjarannja ke negeri Belanda maka dibandingkannja Nederlang 
dan Indonesia dengan Perantjis dan Djerman. Kalau kedoea de geri ini tahoe 
apa akan kedjadian sesoedah perang 1914 tentoe doea-doeanja tidak maoe 
perang Dan kalau doea - doeanja tjoem berang 2 tahoen dan kemoedian lantas 
bikin akoer, tentoe djadinja beda dengan sekarang. Begitoe poela hoekoeman 
jang 4 tahoen itoe djanganlah ditoenggoe sampai habis, soepaja perang di 
antara bangsa Eropah dengan pergerakan Indonesia (karena hoekoeman itoe 
djangan poela sampai 4 tahoen Pemerintah sekarang ini 17 tahoen di depan, 
tentoe tidak ada lag di Indonesia. Malah gobnor djen deral jang sekarang tidak 
sampai 17 minggoe lagi di sini. Sebeloem poelang ke negeri Belanda delegasi N. 
V. V. akan datang satoe kali lagi kepada goebernoer djenderal. Dan sesampainja 
di negeri Belanda, October mereka akan beroesaha, soepaja Ir. Soekarno bebas. 
Sekarang ini pendoedoek negeri Belanda beloem tahoe betoel doedoeknja 
perkara P. N. I. itoe. Kalau bisa biarlah kebebasan itoe kedjadian dengan djalan 
damai. Kalau tidak bisa, pergerakan pekerdja di Nederland ada sedia boeat 
bertaroengan. Memang boeat pertaroengan jang lebih hebatpoen pergerakan 
itoe soedah pernah memakaikan kekoeatannja dengan mentjapai hasil jang baik 
boeat lenjapkan kelaliman Sesoedah t. Moltmaker mengoendjoekkan poedjiannja 
terhadap kepada Njonja Soekarno, jang dalam pikiran dan rasa mendjadi satoe 
dengan kesedihan nasib soeaminja, dipoedjinja kebagoesan bibliotheek Ir. 
Soekarno jang boekoe-boekoenja tentoelah memboengahkan jang poenja. Dan 
satoepoen dari boekoe-boekoe in tidak ada jang boleh dianggap berbahaja. 
Dengan ini dihabi na oeraian pendapatannja, dengan hasapan poela moedah- 
moedahan perkataannja jang tersiar itoe bisalah hendaknja menimboelkan 
kebadjikan bagi Ir. Soekarno Di bawah interview ini hoepredaktoer A. I. D. bikin 
noot, jang pendapatan - pendapatan t Moltmaker itoe keliroe, karena alasannja 
memang keliroe, jang didjadikan alasan ialah anggapannja, bahwa Ir. Soekarno 
dihoe koem karena perkara politik, pada hal ia hanjalah seorang pendjahat biasa 
(een gewoon misdadiger) jang dihoekoem karena satoe perkara biasa. Dari itoe 
hendaklah In Soekarno itoe dipandang sebagai seorang hoekoeman biasa, 
boekan sebagai seorang hoekoeman karena politik. Demikianlah kata 
hoepredaktoer A. I. D. itoe, jang dengan beberapa perkataan sadja hendak 


katakan keliroe pendapatan seorang jang ahli dalam oeroesan politik, jang dalam 
pemandangannja, loeas pendiriannja, berdasara kan penjelidikan jang njata 
poela lagi. (Ipa.) s Memang satoe kebiasaan, bag pers poetih! Red. ,,m". 


SERBA PENDEK Tidak mintakan gras, inilah keterangan opisil dari pihan Partai 
Indonesia terhadap kepada so'al permintaan grasi oentoek Ir. Soekarno jang 
baroe - baroe ini kabarnja salah seorang mister di Djakarta telah mintakan itoe. 
Mr. Sartono djoega tidak soeka mengakoei, bahwa ia telah mintakan ampoen 
oentoek Ir. Soekarno. P. B. I. propaganda keDjombang soedah terdjadi pada hari 
Saptoe malam Minggoe j.b.I. ini dengan dikepalai oleh toean Roeslan Wongsokoe 
soemo. Koersoes-koersoes selaloe diadakan di tjabang itoe. (Sw. P.) 
Diberhentikan terbit selama tiga boelan lima soerat kabar komoenis di Saksen 
dan s.k. Volkswarte dari djenderal Ludendorff (Duitsland) 


Pergerakan 


BERSERIKAT DAN BERKOEMPOELAN. (Ringkasan berita koempoelan). Rapat 
pertama P. S. M. I. Pliken. (Hadlir 500 orang. 14 perkoempoelan menghadhr.) 
Openbare Vergadering jang pertama dari Persatoean Siswa Moeslimin Indonesia 
(P. S. M. |), telah j. l. diadakan pada hari Ahad bertempat di roemah t. Hadji Ab 
doerrahman, Pliken (Soekaradja Banjoemas) dengan dikoendjoeng oleh kl. 500 
orang laki-laki dan perempoean, di antaranja ratoesan anak-anak Wakil - wakil 
pergerakan ada hadlir: S. T. P., Ahmadijah, C. V. O., P. V. A. l., „A. B. E., C M. M., 
P. P. I. Banteran, C P. P. M. M. Bg. Estri, Leesgezelschap Islam, P. P. I. afd. voetbal 
club Banteran, P. G. D. Soekara dja, Ahmadijah kring Banteran, M. D. dan 
Aisijah. Wakil pers ada hadlir dari: „mnstika" dan Dewan. Wakil pemerintah 
lengkap Pimpinan verg. dipegang oleh Moehd. Ali sebagai poersiter. Sebeloem 
verg. diboeka, poersiter minta kepada poeblik soepaja tinggal diam satoe sekon 
oentoek menghormati atas kesengsaraan kaoem Islam di Tripoli jang dianiaja 
oleh pihak kekoeasaan Italia Laloe verg. diboeka oleh poersiter kira djam 8,30 
pagi dengan oetjapan terima kasih dan selamat datang. Sebagai tanda kehorma 
tan, maka anak-anak P.S.M.I. mengatoerkan njanjian dengan bahasa Indonesia, 
jang maksoednja soepaja anak-anak kita mementingkan ilmoe jang tidak 
dilarang oleh agama Islam Sesoedahnja, maka verg. di boeka dengan membatja 
Al-Patikah. Laloe t. Moeh. Tarbi dipersilahkan membatja Al-Koerian soerat Naba' 
dengan diartikan ma' nanja sekali. Sedang poeblik sama berdiri. T. Nidam 
menerangkan dengan tegas tentang maksoed dan toedjoean P.S.M.I. jang akan 
memadjoekan agama Islam dikalanaan anak-anak dan pemoedapemoeda 
bangsa kita Indonesia jang sebagian besar soedah djaoeh dari agama Islam. 
Sehingga tidak sedikit diantara mereka itoe menganggap kotor akan agama kita 
Islam. Djika hal demikian ini tidak lekas kita lenjapkan moelai sekarang, tentoe 
achirnja bisa membahajai bag agama Islam di tanah air kita Indonesia. (Tepoek 
tangan, . T. Robbi menerangkan bahwa pada masa ini boleh kita seboetkan 
djaman pergerak, sebab di mana-mana tempat telah berdiri roepa-roepa 
pergerakan jang mempoenjai asas dan haloean sendirisendiri. Diterangkan 
djoega perloenja anak-anak kita haroes bergerak menoeroet setjara Islam. Sebab 
hanja agama ini j. bisa membawa kita bergerak kedalam tingkat ja tinggi sekali. 
(Tepoek tangan). 1. Soeparmin menerangkan tentang so'al kemoeliaan 


peratoeran demokrasi dalam Islam j. telah didjalankan dengan sepenoeh- 
penoehnja oleh Nabi kita Moeham3. mad. Seteroesnja hingga sampai zaman 
Chalilah ampat j. terkenal. Tetapi moelai berdirinja Chalifah Moe'awijah bin Abi 
Soepjan, atoeran demokrasi dalam Islam moela roesak dari sedikit-kesedikit 
sampai pada masa ini Diterangkan djoega riwajat keradjaan-keradjaan di doenia 
sebeloem datangnja agama Islam sangat morat - marit itoe. Pihak kekoeasaan 
gemar sekali menindas kepada ra'iatnja Ketika spr. menerangkan hal j. 
demikian, hoepresisir sebagai wakil polisi menegor, sebab katanja, spr. ada 
berbitjara mengandoeng politik. Sedang j. sama hadlir sebagian besar adalah 
anak - anak. Tetapi setelah hoepresisir diber keterangan setjoekoepnja oleh t. 
poersiter, laloe pembitjaraan boleh diteroeskan dengan aman, meskipoen tepoek 
tangan selaloe kedengaran. T. Boelkini menerangkan, bahwa pada masa ini kita 
oemma Islam sangat djatoeh harganja, sehingga semoea keperloean kita seolah- 
olah dibawah tangan oleh bangsa j. boekan Islam. Jang menjebabkan, ialah 
karena kita oem mat Islam oemoemnja soedah sama loepa akan peladjaran-pela 
djaran agama Islam Diterangkan djoega oleh spr. 


NEDERLAND. Perkoempoelan journalisten Nederland tidak setoedjoe dengan 
rentjana pengekang perst Den Haag, 7 Aug. Aneta Journalistenkring Nederland 
met ngawatkan kepada Volksraad soepaja moelai sekarang menjesak kepada 
pemerintah soepaja rentjana ordonnantie ditolak, karena ternjata akan 
memboenoeh kemerdekaan pers dan dengan djalan demikian djoega terhadap 
keperloean Nederlandsch Indie Soerat permohonan jang djelas akan segera 
diikoetkan dengan perantaraan pos. Edo Fimmen ke Asia. Lebih doeloe soedah 
sampai berita, bahwa Edo Fimmen Sekretaris oemoem daripada Inter nasionale 
Transport arbeiders Federasi (L.T.F.), jaitoe organisasi internasional, jang baroe 
baroe ini telah dipropagandakan oleh Moltmaker, dan jang telah masoek 
dalamnja Spoorbond dan P.B.S.T., hendak datang mengoendjoengi tjabang- 
tjabangnja di Amerika dan Asia. Dalam perdjalanan itoe ia bermaksoed djoega 
akan mampir di Indonesia Berhoeboeng dengan maksoed itoe soedah timboel 
oposisi dalam pers poetih disini dan koeasa pemerintah dalam Volksraad te lah 
menjatakan bahwa pemimpin besar dari pada organisasi Interternasional itoe 
tidak hendak di idinkan masoek ke Indonesia. Soenggoehpoen begitoe beloem 
perloe lagi disahkan sadja, kalau kalau kedatangannja akan dapat ditjegah. I.T.P. 
boekan organi sasi jang moedah diperlakoekan sewenang-wenang oleh 
sesoeatoe pemerintah. Ditiap - tiap neger organisasi itoe mempoenjai 
kekoeasaan besar. Dan di Nederland doea pemimpinnja, jaitoe Moltmaker dan 
Brantigam mendjadi anggauta Staten Generaal. Lagipoela soerat kabar „Het 
Volk" orgaan offisil dp. S.D.A. P. dan disokong oleh N.V.V. soenggoehpoen kerap 
kali bertentangan dengan Fimmen karena ia mendjadi pemimpin Sosialis kiri, 
ternjata menjokong akan dia dalam djabatannja mendjadi pemoeka I.T.F. Dalam 
H.V. 14 Juli kita dapati intervioe dengan pemoeka itoe dan dp. intervioe itoe disin 
kita hendak salin sekadar jang penting pengetahoeannja disebelah sini Maksoed 
perdjalanan ialah menjelidiki perdjandjian-perdjandjian dan keadaan-keadaan 
transportarbeiders di benoea Timoer mengekalkan perhoeboengan antara 
tjabang-tjabang jang masoek dalam organisasi dengan I.T.F dan lebih landjoet 
mengadakan propaganda kepada perkoempoelan-perkoempoelan kaoem 


boeroeh transport jang beloem masoek lalam ikatan I.T.F. Segala organisasi di 
benoea Timoer telah mendjawab sanggoep dan setoedjoe dan dengan 
soenggoeh-soenggoeh akan menjokong dan menolong delegasi itoe. Achir Aug. 
berangkat. si Telah dipoetoeskan dalam dang, bahwa Fimmen akan be 


tentang kemoeliaan oemmat Islam pada djaman poerbakala jang sangat 
mengherankan kepada segala bangsa diatas doenia (Tepoek tangan). karena t. 
Moehd. Ali Oleh mendapat giliran bitjara, maka pimpinan verg. laloe diserahkan 
kepada pise poersiter t. Soeparmin T. Moehd. Ali moela - moela menerangkan 
keadaan doenia ini sebeloem kedatangan Nabi kita Moehammad, jang sangat 
roesaknja. Di mana-mana keradjaan telah timboel peperangan dan 
permoesoehan, teroetama di tanah Arab, India, Persi dan Roem. Tetapi setelah 
datang Nabi kita dalam masa 23 tahoen, doenia soedah mendjadi baik 
keadaannja Diterangkan djoega, bahwa segala ilmoe Eropah jang didapat 
sekarang ini adalah boeah dari pekerdjaan Nabi kita. (Tepoek tangan) Setelah t. 
Moehd. Ali habis bitjara, maka verg. diserahkan kembali kepadanja T. Raslim 
tentang kepertjajaan-kepertjajaan agama Boeda, Djaratoestra, Kristen dan 
lainlainnja jang semoeanja itoe tidak bisa masoek fikiran sehat. T. Hadji 
Abdoerrahman mendapat giliran, menerangkan ten 


rangkat pada achir Augustus. Dalam perdjalanannja ke Japan ia akan singgah di 
Canada. Di Canada ia akan tinggal satoe minggoe oentoek mengoendjoengi 
organisasi - organisasi transportarbeiders di negeri itoe. Dari sana maka ia akan 
datang di Japan dengan kapal, kira-kira pada sebeloem achir Augustus. Tempoh 
oentoek tinggal di Japan tidak ditentoekan oentoek dia. la boleh di sana, selama 
ia dalam hoeboengan diri dengan perkoempoelanperkoempoelan kaoem boeroeh 
transport dapat memberi hasil, baik bagi organisasi - organisasi itoe ataupoen 
bagi I.T.F. Dari Japan maka ia akan pergike India, sambil mengoendjoengi negeri- 
negeri Timoer lainnja, laakan disertai oleh sekretaris oemoem dari 
Zeeliedenbond Japan. Pada tengah-tengah boelan December mereka akan tiba 
di India dan akan tinggal doea boelan lamanja di sana. Kemoedian maka Fimmen 
akan poelang ke Eropah pada awal Februari. Perkoempoelan ramai tentang 
perloetjoetan sendjata Tentang betooging, ja'ni perkoempoelan ramai tentang 
oentoek mempropagandakan semangat perloetjoetan sendjata pers di sini telah 
moeat berita dari Engelan tentang betooging di Albert Hall maka kabar kawat 
partikelir kepada Het Volk mengchabarkan lebih landjoet Lord Cecil telah 
memadjoek oesoel soepaja perkoempoelan mai internasional tentang perlo 
tjoetan sendjata depan, diadaka di Paris, dalam boelan November Rotary 
internasional telah setoe djoe dengan porstel itoe dan telah sanggoep akan 
mengoeroes perkara itoe. 2000 wakil - wakil da 260 perkoempoelan dari 28 
neger diseloeroeh doenia akan toeroe berkoempoel di Paris itoe, sebaga 
permoelaan Konferensi internasional tentang perloetjoetan sendjata di tahoen 
1932. Organisasi-organisasi jang toeroet mengirimkan wakil ialah 
handelskamers, maskape-maskap perniagaan, bond - bond, kaoen perempoean 
internasional, pekoempoelan-perkoempoelan solda doe-soldadoe apkir, dan 
unies dar Volkenbondsvereenigingen. Pe koempoelan ramai jang bersemangat 
internasional ini, roepanja akan maha besar adanja, meetij jang terbesar dan 
akan melampa meeting di Albert Hall di Londe Barangkali Lord Cecil akan djadi 


pemimpin perkoempoelan ran itoe Segala orang jang akan berp dato semoea 
akan minta deng keras perloetjoetan sendjata, d akan sedjelas-djelasnja 
diterangka di moeka chalaik. Pada tanggal 13 maka di Lo den telah 
dipertoendjoekkan film bitjara tentang perkoempoela ramai di Albert Hall itoe. 
Pidat pidato jang perloe telah diperg ngarkan djoega. Poen dalam h ini Lord Cecil 
telah beroesaha jang amat dihargakan. Filmn ada sepoeloeh menit djika 
dipoetar, dan sangat memberi pemandangan jang amat memoeaskan kepada 
poeblik 


tang kewadjiban-kewadjiban kita oemmat Islam terhadap kepad Allah 
Soebhanahoe wa- Ta'ala dengan pandjang lebar, Setelah tidak ada jang bitjara 
lagi, maka verg. ditoetoep dengan Al-Fatikah pada djam 11.30 sidang dengan 
aman. („Writer verslaggever.) 


SERBA PENDEK Partai Indonesia ter hadap kepada Indonesi Raja menoeroet 
keterangan opisil, tetap akan toeroet tjampoen di dalamnja. Tentang masoekn 
Partai Indonesia ke P. P. P. K. masih dipertanggoehkan samp kongres jang akan 
diadakan nanti dalam boelan November 192 di Djakarta. Angin topan dalam 
beberapa hari ini soedah menjerang Perantjis dan Roesland hing menerbitkan 
keroesakan hebat Keroegian beloem dapat dikin kirakan. 


langanan kota Djokja satoe boelan f 1.50 


S Kain Tenoeng hatsil Indonesia jang ase Barang siapa dirinja me 8 rasa 
Indonesiër, haroeslah memakai badjoe-tjelana dan kain-kain TENOEN hatsi tanah 
airnja. 5 di Prijslijst dan monster 8 kirim pada jang minta Menoenggoe pesenan 
Woro MARSINAF KROMGDIWIRJO Ngampilan 28 20a Djokja. A 8 
282.867.626.282.8.282.282.58 GOEROESOETOSOSON DE D 


DI. E. OEROE lor - Telefoon 390 Bintaran DJOKJAKARTA. 

Speciaal boeat CHIRURGIE 8 UROLOGIE. Djoega boeat segala penjakit. 
Trima tamoe: Pagi 7 — Sore 6.30 32 b 

8.30 7.30. 


Mej. SITIASIAN VROEDVROUW Padean Lamper No. 29 SEMARANG Telet. Sm. 
689. 203 


so Lekas kirim Postwissel!! LOTERIJ PASAR MALAM SEMARANG HOOFD PRIJS f 
3000.— Tariknja 15 Aug. 1931 f 4.50 Harga 1 lot LOTERIJ PASAR GAMBIR 
BATAVIA HOOFD PRIJS f 3000.— Tariknja 7 Sept. 1931 f 4.50 Harga 1 lot. LOTERIJ 
JAARMARKT SOERABAJA HOOFD PRIJS f 3950. Tariknja 11 Oct. 193 Harga 1 lot . f 
4.50 LOTERIJ OEWANG BESAR HOOFD PRIJS f 100.000. boleh pesan moelai 
sekarang. Harga f 11.35 . lot 4 f 3.50 loe Onkost kirim . f 0.35 Lekas beli djangan 
— sampe keabisan. — ONG KHING IN 14a Lotenhandelaar Modjokerto 
8.626.498.282.83.498.729.282.89.286.282.867. 


HAAMBORDEN en RECLAME BUREAU Pesan dan persaksikan sendiri Pekerdjaan 
radjin dan bagoes SOEMO SAID Oendaan Wetan No. 2 SOERABAJA. 105 


A JADIEN GOUDSMEDERI. 


Toekang mas Indonesier di DAEEN No. 27 - DIONJAKARTA. Pekerdjaan 
ditanggoeng baek, Menoenggoe pesenan, 10 a 


HASAN TOKO H. LEDIKANTEN en MEUBEL HANDEL Gemblongan 44 — Telef. 3155 
— Zuid SOERABAJA Sedia tempat tidoer, dari Besi 1e Kwaliteit tjet poetih prijs 
compleet (zonder klamboe) dengan Bultzak tinggi 15 c.M. bantal goeling, tiker 
rottan dan knoop koeningan OEKOERAN LEBAR PANDJANG. f 70.— No. 1 190 X 
230 c.M. P „ 60.— E 2 165 X 220". , 48.— 3135 X 220 : : m „ 36.— 4 105 X 200 
101 » Harga lontjeng model baroe tjap boeroeng, boenji saben 1/4. Westminster 
f 45.—. Gong f 25.— Djalan baik 


„TOKO COLUMBIA' TELF. No. 546 Malioboro 103 -- Djokjakarta Adres boeat : Tjet 
duco, Band auto, Minjak motor, Bikin dan bekleeding kap Auto dan lain-lainja. 
Ada sedia: Speda Raleigh dan Lampoe (plentong) Philips dengan fitting biasa 
(normaal). Menoenggoe order 2.b 


8858 8 Melkhandel „TAN ING LIANG SEMARANG Telef. 474 — Ambengan 94 — 0 
Kalau Toean soeka minoem SOESOE jang TOELEN harap Telefoon SEMARANG 
474 a Ditanggoeng HYGIENISCH dan tidak ada tjampoe rannja Boleh bestel per 
Telefoon dan kita antar sampe diroemah 8 Memoedjikan dengan hormat 202 i 
sedose 


Technisch Bureau N. J. STOK BAOESASRAN . TELEF No. 387 DJOKJA. 
Vertegenwoordiger Hs. Vg. ZELDENRUST Soerabaia BERDAGANG KANTOOR 
ARTIKELEN. Seperti: MESIN TOELIS baroe dan 2e. handsch MESIN ITOENG22 ,„ 2e 
S ". dan lain-lain bekakas boewat kantoor. Boleh ambil dengan Huurkoop atau 
perdjandjian jang Gampang sekali 37 a Menoenggoe pesenan 


Kalau Toean-toean datang di CHERIBON: haraplah menginap di ORANJE HOTEL 
Pagongan straat 21 - Telef. 77 - Cheribon Hotel Indonesier jang soedah terkenal. 
Kamar-kamar bagoes, penerangan Electrisch, Waterleiding dan Pekarangan 
lebari Sedia kamar besar, kamar ketjil dan kamar boeat familie Tarief 
sebagaimana Hotel jang lain, Menoenggoe kedatengan, Moh. ANWAR Eigenaar. 
24 b 


Anggoer-anggoer obat zonder tjampoeran alschol Inilah ada satoe-satoenja 
djalan jang oetama boeat kesehatan. Anggoer-anggoer obat jang toelen 
besrenta moestadjabnja, segala orang boleh minoem sebab tidak tertjampoer 
alcohol, soedah terlampauw banjak soerat poedjian, siapa maoe liat, saja bisa 
kasih toendjoek dengan gratis 1. Anggoer Soepono, Djien Som Yang Ing, boeat 
laki, perempoean toea dan moeda, badan selaloe lembek, moeka selaloe poetjat 
koerang darah enz. enz. lebih terang liatlah circulair jang berikoe dalam botol, 
harga per botol 3/4 Liter f 6.— 2. Anggoer Asmoro, Tjien Djien Taij Pow Gwan 
Yang, speciaal boeat nambahkan kekoeatan, sang Djojopoeroeso lembek tidak 
kijeng dalam peperangan, kalau ingin dapat kaindahan tjoba minoem tentoe 


tidak menesel, anak jang beloem diwasa dilarang minoem harga per botol 3/4 
Liter f 6.— Anggoer Basoeki, Tjoe Im Taij Pow Sien, mengoeatkan gegindjel 
(Nier), toelang warongkong sakit, lelaki jang soeka plesiran djangan tidak 
minoem ini anggoer, soepaja tinggal gagah dan baik — koearasannja, harga per 
botol 3/4 Liter f 6. 4. Anggoer Waloejo, Siep Bie Pow Sien, satoe penoeloeng 
boeat memperbaikan zenuwachtig, orang jang banjak kerdja atas medja dan 
banjak goenakan pikiran, kalau minoem ini anggoer, hatinja tetap dan koeat enz. 
harga per botol 3/4 Liter f 6.— 5. Malaga Kakoeng, Sien Sian Koh Poen, 
menjemboehkan roepa-roepa kalemahan, beloem temponja soedah kliatan toea 
dan moestadjab boeat orang sakit batoek akan djadi T.B.C. harga perbotol 3/4 
Liter f 3.—. 6. Malaga Wanito, Hoe Swe Sian Hong, speciaal boeat perempoean, 
jang tidak berhamil dan berbadan lemah, perempoean abis beranak 1 boelan 
baik sekali minoem ini anggoer, harga perbotol 3/4 Liter f 3.50 7. Anggoer 
Koewat, Kouw Poen Kian Yang, boeat lelaki toea dan moeda, soemangetnja 
aloem, males bekerdja, maniknja tjaer, toelang-toelang pada meloewang, enz. 
harga per botol 650 gram f 2.— 8. Anggoer Molia, Ngo Loo Djiet Siang, 
menjemboehkan sakit badan, salah oerat, tidak napsoe makan, seloeroeh badan 
bengkak sakit kepala, sakit peroet, berboeang-boeang aer, enz. harga 650 gram 
f2.—. 9. Anggoer Siento, Tjiong Tjoe Tjee Im, speciaal boeat perempoean toea 
dan moeda, jang kekoerangan darah, badan lembek peroet sering sakit, 
datangnja boelan tidak tjotjok, menjemboehkan sakit kapoetian (Pektaij), harga 
per botol 650 gram f 2.— 10. Anggoer Waras, Tjoe Ing Sie Kien, menjemboehkan 
sakit kaki ta' bisa djalan, atau sering bengkak beri-beri enz. harga perbotol 650 
gram f 2,50. 1. Anggoer Rubriek sport, bikin tambah koewatnja badan 
mengilangkan tjape-tjape, memperbaikin salah oerat, bengkak-beng kak dari 
djatoeh, harga per botol 350 gram f 1.25 12. Anggoer Hardjoeno dan Bledek, 
njegerkan badan, enak makan, ilangkan tjape atau meloeang, kalau boeat orang 
kerdja mantoe enz. ada pantes sekali, harga per botol 350 gram f 0.60 
Memoedjikan dengan hormat LIEM SIEN TJONG Pati 31 b 


pada Toean-toean Boleh dapat beli 


Tjan Gwat Bie, Toegoe Djokja. Sie Ngo let, Lempoejangan Dk Sim Tiang Hwat, 
Lorpasar Djokja Oei Tjien Ing, Toekangan Dk Thio Hing Hwat, Poerworedjo. Kwek 
Hong Djoen, Poerwodadi. M. Wirodihardjo, Sleman Dk. The Tjien Kie, 
Temanggoeng Tjoa Giok Sing, Kretek Dk Tiang Hien, Bantoel Dk. Sie Boen Gwan, 
Masaran 


Lie Liong Ing, Lempoejangan Dk Oei Sing Tim, Tjilangap. Dk. Lie Ing Tjwan, Pasar 
besar Dk Kho Gak Tong, Gading Djokja Njo Ko Sia, Koetoardjo Njo Kee Tat, Wates 
Djokja. Ong Ik San, Medari Djokja Tjiong Thian Sik, Parakan Kwek Twa Gong, 
Wonosobo M. Soeroredjo, Mangiran Dk. Sie Tjien Gie, Soempioh 


SEROEAN 


TERLALOE amat sangat orang Boemipoetera jang masih sadja maoe membeli 
keperloeannja kepada...... ? Padahal pada bangsanja sendiri soedah ada Toko 
jang amat tjoekoep persediaannja tentang sepeda dan onderdeelennja. 


FIRMA ,OESAHA 


GONDOMANAN 
DJOKJAKART — 
Toko Sepeda dan onderdeelennja jang amat moerah. 11 b 


Sesoesoe 6 MOHAMAD DJALI 6 SOEMATRA COMMISSIE BATIKHANDEL & AGENT E 
PEKALONGAN Post Box No. 15 6. Telegram-adres „DJALI 6 g Batik-batik 
Pekalongan soedah diketahoei, saudagan saudagar batik-batik, beratoes-ratoes 
matjam babaran da 66 kembang-kembangnja jang bagoes-bagoes, jang 
menjenang kan pada sipembeli 5 Persediaan banjak batik-batik kaloearan baroe, 
babaran 6 G baroe, dan model baroe, HALOESAN, SEDANG dan KASARAN, seperti 
Saroeng-saroeng, Kain-kain pandjang pingir, dan Kain pandjang boenton, moelai 
dari harga 9 jang paling moerah sampai harga jang paling maha 6 Silahkanlah 
Toean-toean saudagar batik-batik, atoe pesanan boeat pertjobaan, moedah- 
moedahan mendjadi persamboengan besar. Harga menoeroet Pasaran di 
Pekalongan kiriman jang tidak accoord kembangnja ataupoen harganja 6 bisa 
saja ganti dengan lain batik. Pengiriman denga REMBOURS atau oeang lebih 
doeloe 46 a 8 (Sesoesoesoe et rima Tuis Gondomanan 62 - Djokjakarta - 
Telefoon 904 


Mendjoewal melainkan fiets klas jang soedah terkenal merknja. Seperti merk 
HIMA, SIMPLEX, GAZELLE, RALEIGH, LA FRANCAISE, DIAMANT dan lain-lainnja 
mendjoewal HUURKOOP moelai dari f 6.-- saboelan Djoega — 2 Marilah datang 
menonton-menonton boleh PRODEO.. 201f 


HOTE a ISLAM dan Restaurant H. Abdulrazak DANOEREDJAN DJOKJAKARTA Satoe 
penginapan jang memoeaskan, teroetama baga kaoem Islam tiada 
mengetjiwakannja. Selama 30 tahoen Ho tel dan Restaurant terseboet beloem 
pernah mendapat pertjelaan, malah dapat poedjian jang tidak terhingga. Poen 
Restaurant bersedia makan dan minoem jang enak rasanja, serta serba bersih 
seanteronja Menoenggoe toean-toean empoenja kedatangan adanja 219 Dan 
Kleermaker potongan netjis. Eeigenaar, H. IKSAN Beheerder, M. DJOEDI 


Pilihlah djika Toean hendak membeli auto jang soedah terpakai dari antara kita 
poenja persediaan . „AUTO-AUTO TWEEDEHANDSCH? jang masih bagoes. 


Soenggoeh Toean akan pergi tidoer dengan tersenjoemsenjoem ! Mintalah 
keterangan tentang kami poenja „6 - Day Return Garantee MIJ. N. V. BEHN 
MEYER & Co. HANDEL AFD. FORD SALES 8 SERVICE SEMARANG — DJOKJA 4la 


PERSEKOETOEAN DAGANG BOEMIPOETRA Hoofdkantoor Djokjakarta - 
Gondhomanan 44 - Telef. 950 Filiaalen: POERWOKERTO; MAGELANG dan 


CHERIBON Memperdagangkan dengan CONTANT atau HUURKOOF Matjam- 
matjam meubilair, tempat tidoer besi (Compleet), Divans: Lampoe pompa-, 
Stormkink-, Doedoek-, Gantoeng-, merk Petromax, menjala memakai petroleum: 
Lontjeng-lontjeng Gong Westminster dan Standard, Reis dan Salon Gramophoon, 
Wind buksen dari 41/2 m/m dan 51/2 m/m; zonder memakai vergunning dan pas. 
HARGA MELAWAN PEMBAJARAN RINGAN! Djoega mendjadi leverancier dari 
beberapa Cooperatieve Ve reenigingen di Djokja dan sekiternja. SOKONGLAH 
pendirian peroesahaan Kebangsaan, dengan djalan membeli Aandeelnja. 
Maatschappelijk Kapitaal f 40.000.— Misih disediakan beberapa Aandeel dari f 
100.—; f 50.— dan f 25.— (jang f 10.— hampir abis) dengan boleh diangsoer 
Moelai 1 Januari 1931 sampei April (4 boelan) soedah bisa dapa oentoeng 
bagoes; Boekhoudkundig Onderzoek diperkenankan Hormat kita, PENGOEROES 
4c 


EE 


DOEKOEN PIDJET Raden Ajoe POERWOWINOTO Doeloe dari SOERABAJA Biasa 
toeloeng semboehken sakit prempoean, batoek, napas sesek, salah oerat, pegel, 
linoe, merongkol dalen peroet, prempoean dateng boelan tidak tjotjok, 
tempaberanakan kingser atau miring, kepoetian, prempoean jang ingin hamil 
dan laen-laen penjakit. Djam bitjara Tarief satoe kali pidjet: 8 — 12 Orang Europa 
atau asing f 4.— pagi 7 3.— sore Indonesier 4 — ... . Soedah sedia tempat pidjet 
dan menginep Djikaloe panggil tambah onkost tarief dan djalan. Adres: desa 
Angin-Angin. Toeri, Sleman, Djocja, Post-Medari. 


N. B. Dari moeka roemah administrateur s.f. Beran kirinja paal 7 biloek ngalor 
lagi 3 paal samp di Angin-Angin. Dari Djocja boleh naek taxi anter dan kombal 
onkost f 2.— sampe moeka roemah Ia 


d 
la. 
Preanger Hotel Sawa Besar No. 8- Batavia-Centrum 


Soeatoe hotel jang terletak di Centrumnja kota, misti sadja menggampangkan 
segala keperloean tamoe. Roemah besar - erf lebar - perabot compleetrawatan 
dan segala pengatoeran diatoer setjara modern. TARIEF: 


f 2.50 1e. klas 1 orang 1 malem f 1.50 1 2e. klas 22 
f 4.— 2 arang, 2.502 


Pagi dapat roti pake mentega of kidjoe, sore thee, extra koffie dan soesoe pake 
stellan compleet Salam dan memoedjikan dengan hormat Eigenares, Mevr. Tien 
Hoedarie & Mevr. Rokajah Prawiraatmadja. 34 a 


TINGGAL SEDIKIT (Almanak Moehammadijjah 1350 H. bersetoedjoean 1931/132 
M.) Almanak dinding lembaran soedah habis di djoeal. Almanak boekoe tinggal 
sedikit sadja. Almanak sobekan (bergambar permai) poen tidak soeka 
ketinggalan. Baik lekas pesan sekarang, djangan toenggoe lama-lama lagi. 
Harga f 1.— ongkos kirim boekoe f 0.15, jang sobekan f 0.30. Boleh dapat beli 
pada tjabang-tjabang Moehammadijah atau teroes pada DRUKKERIJ 
PERSATOEAN -DJOKJA. 2 a 


BARANG BAIK HARGA SOEDAH MOERAH (TOEROEN INGAT S. T. SJAMSOEDDIN 
INGAT Batikhandel & Batikkerij Kaoeman-Djokjakarta. Sedia sekalian matjam- 
matjam batik keloearan Djawa-tengah teroetama SOLO dan DJOKJA dari 
bermatjam ragi dan tjorak (babar) tjolok jang model-model. Har ga percodi 
koerang lebih: 


Sain pandja. Saroeng Selendan Kain kepala 

DJOKJA. 26 - 30 - 35 sampai 60 lebih 24-28-32 50 .. 20-25-30 40 A 20-24-28 „ 35 
Kain pandj Saroeng Selendang Kain kepala 

SOLO 18-20-30 20-24-30 16-18-25 15-18-20 

60 lebih 45 2 35 


Jang lebih haloes disediakan djoega, seperti kain pandjang moelai harga 4-5-6 
samai f 15,— per lembar — Pesanan banjak sedikit dikaboelkan. APALAG BOEAT 
SOEDAGAR-SOEDAGAR. Dan selamanja dikirim rembours. Tapi sebolehnja 
diharap pemesan kirim oeang lebih doeloe 1/4 atau 115 dari besarnja pesanan 
Baik jang ta' disetoedjoei boleh kembali. 


43a, 
Harga tanggoeng melawan. 
T BLANGKg 


SADHODHADH TOKO EIGENAAR SASTROWIHARDJO DJOKJA. JOEDONEGARAN 
Dengan segala hormat. Memberi bertaoe pada toean-toean dan Lid-lid 
Ambtenaren Vereeniging A jang sekarang saja terima ongkosan bikin ketoe 
oedeng model Djokja kagok, dan * 2 Solo tjoema f 1.—, pake 5 soetra tambah 20 
cent, paPaprann ke tritik tambah 30 cent VOWIHARDJO atoer kemodo moebeng 
tambah 15 cent, Mataram LoeA goe f 1.20, Bandoeng f 1.10 dan harga ketoe 
oedeng moelai f 1.75 keatas, lain-lainnja baran harga menoeroet keadaän 
sekarang, saja harap soepaja toeantoean saksikan adanja 4a Melingkan saja jang 
njenjadang sil 


GAO. AFirma No. 10 Pasar Djohar Semarang. 


f 12.— f 13.50 f 14.— f 15.— 15.— 7.— 5.— 5.— 3.50 5.50 3.50 3.50 2.50 25.— 
30.— 7.50 4.50 3,50 25.— 


f 11.50 Horlogi merk CYMA dari nekel harga Horlogi merk JONGHANS pake 
wekker bisa boenji, dar nekel harga Horlogi merk CYMA tjap spoor dari nekel 
harga Horlogi merk PATENT LONDON Extra dari nekel harga Horlogi merk 
CRONOMETRE CYMA dari nekel harg Horlogi merk CRONOMETRE ELECTION dari 
nekke harga Horlogi merk MYSTERIA SKROEP dari nekel harga Horlogi merk 
ENIGMA dari nekel harga Horlogi merk Fa. A. GAOS dari doble dubbelkast harga 
Horlogi merk Fa. A. GAOS dari nekel pake radium harga Horlogi merk MYST ERIA 
tjap tawon dari nekel harga Horlogi merk ABDULKARIM pake radium dari nekel 
harga Horlogi merk PAHLAWAN Djawa dari nekel harga Horlogi merk MISS 
RIBOET dari nekel harga Horlogi tangan dari mas 14 kr. boeat njonjah pake band 
pita hitam model pesagi ,,oval" moelai harga f 17.50 sampai dan jang boeat 
toean harga Horlogi tangan dari doble merk HECA 4 segi harg Horlogi tangan 
dari nekel merk SULTANA pake radium harga Merk SULTANA jang zonder radium 
harga f Horlogi tangan dari mas 14 merk ELECTION dubbelkas harga Horlogi 
tangan dari doble merk CRONOMETRE CYMA pesagi pandjang harga f 30.— 5.— f 
f 3,50 dan Wekker moelai harga f 2.50, Dan semoeanja horlogi wekker dapat 
garanti 5 tahoen dan 10 tah oen Sedia djoega lain-lain merk jang sampai 
tjoekoep Sedia plaat gramophone lagoe dari film bitjara, lagoe Arab lagoe 
Melajoe jang paling baroe Sedia guitar, viool, mandolien dari Europa kwaliteit No. 
1 har melawan dari lain-lain toko dan sedia djoega snar-snarnja. ga Harga jang 
terseboet di atas lain ongkos kirim. Boleh minta prijscourant bergambar dikirim 
dengan gratis. 36a 


DENI SE (De Eerste Ned. Indische Spaar & Hypotheekbank) Hoofdkantoor — 
Bandoeng Spaarbrief (soerat tjelengan) berharga f 500.— terima koembali dalem 
sedikit tempo paling rendah f 828.68 dan paling tinggi f 921.27 M. van GANSWYK 
J. Toegoe 6 — Djokjakarta. 22 b 


Pendoedoek 


Soerabaia dan Daerahnja. BERITA ADMINISTRATIE : Boleh mintak berlangganan 
dan berhoeboe ngan advertentie ,, MUSTIKA". Dagblad . Indonesia Oemoem 

— — — pada — HOOFD-AGENT ,,mustika" Toean ABDULRACHMAN 15 a Djagalan 
G. 4. — —No. 14 — Soerabaia 


SS 

BATIKKERIJ M. DJAJENGORANJO 

DAGEN 

DJOCJA. 

BERDAGANG dan BIKIN KAIN DATI Menoenggoe pesenan 25asS 


KABAR - SENANG Electrische Auto — Reparatie Atelie Ng. ROTOSOEMARJO 
Pakoealaman — Telef. 621 — Djokjakarta Menerima segala pekerdjaän bikin 
betoel Auto & Motor- fiets dengan onkost moerah. AUTOGENE-SMELTLASCH 
(Pekerdjaän dari boeboetan dan lain-lainnja) dengan onkost direken rendah 
sekali 23b Memoedjikan dengan hormat 


Seseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses SOUW TIAN SIOE KEPLEKAN 
KIDOEL STRAAT 194 — TELEF. 132 PEKALONGAN SPECIALITEIT BOEAT BATIK 
BLANCO KLOEARAN PEKALONGAN. Persediaan sampe tjoekoep dar KAIN 
PANDJANG dan SARONG. Semoea pesenan diatoer dengan rembours Langganan 
bole berdami perkara pembajaran 23 a Memoedjikan dengan Hormat. 
NGOEROESODOESOENGOEROESOETANG SOESODO 


E. 


Rijwielhandel en Reparatie-inrichting WIRIOSOESENO LODJIKETJIL 16 
DJOKJAKARTA TELEFOON No. 13 Selamanja ada sedia sepeda keloearan fabriek 
Inggris dan Belanda jang termashoer bagoes dan koewat lagi èntèng. Seperti A 
THE ALLSTEEL BICYCLE SPECIAL : 3 Speed Tourist Standard Popular. 


1 
Jala 
KOTTA BAROE — DJOKJAKARTA — TELEF. No. 171 


Jang soedah terkenal AERBLANDA dan LIMONADE paling enak Apa toean soedah 
tjoba ORANGE GRUSH ? 


12 a 
Memoedjiken dengan hormat J. G. COMANNE. 


RESTAURANT „ASIA 


STRAAT DAGEN 
DJOKJAKARTA 


Ja itoe Restaurant Indonesiër jang paling lama dan soedah terkenal di lain-lain 
Negeri — . — Memberi bertaoe dengan hormat Djika toean-toean, Saudara- 
saudara pergi plesir mampirlah di Restaurant terseboet. Makanan roepa-roepa, 
énak dan moerah — Tempat bersih. Semoea makanan dengan mertega (boter) 
merk van Good — boekan boter merk Margarine. Dan semoeanja makanan ta 
melanggar atoeran Islam Djoega terima abonnement boelanan Memoedjikan 
dengan hormat „Pengoeroes, R. M. ACHMAD BAKRIE 10 c 


Berita Administratie — Pendoedoek Semarang dan Daerahnja Boleh mintak 
berlangganan dan berhoeboeng „mustika Dagblad Indonesia Advertentie — — 
Oemoen — — pada Kita poenja agent toean Soemadi SEMARANG 5e 
DJEROEKWEG No. 15 


DIRECTEUR: St. TIRTOSOEPONO 
Tahoen ka | 
Soerat dari India. (Oleh pembantoe kita di India) Pergerakan kemerdekaan. 


Dergerakan kemerdekaan di In dia seperti pembatja-pembatja telah ketahoei 
telah sampai pada poentjaknja. Kemerdekaan toembah darah orang India 
soedah amat dekat. Hebatnja pergerakan ni setahoen di waktoe (Cwil 
Disobedience) and Non - payment of tat) sedang berlakoe, jaitoe pada boelan 
Maart 1930 waktoe Mahatma Gandhi berhidjrah dari Ashramnja di Sabarmati 
(Ahmadabad). Waktoe ini ra'iat India menoendjoekkan kesadaran mereka akan 
keboetoehan kemerdekaan. Waktoe Mahatma Gandhi dipen. djarakan ra'iat India 
tiada oendoer. Di mana - mana diadakan War Council. Perempoean, anak - anak 
dan ta' terkira banjaknja lelaki dipendjarakan. Menoeroet perhitoengan 
sekretaris dari All Indian Congress jang dipendjarakan semasa waktoe Cwil 
Disobedience itoe ada sedjoemlah 80.000 orang. Pendjara semoea penoeh dan 
terpaksa didirikan lagi sengadja oentoek political presoners. Di beberapa tempat 
pendjahat-pendjahat dibebaskan, sebab tempat mereka akan ditempatkan 
oentoek pesakitan politik. Apabila sesoeatoe perhimpoenan dinjatakan un lawful 
(onwettig) maka perhimpoenan lain berdiri dengan nama lain, tetapi sifatnja 
sama. Apabila seorang pemimpin dipendjarakan jang lain datang dan begitoe 
seteroesnja, sehingga ta' ada lag pemimpin jang toea-toea di loear pendjara. 
Achirnja pemerintah sadar, bahwa kesadaran ra'iat India ta' dapat lagi 
dimatikan. Amnesty (pembebasan) dioemoemkan. Mahatma Gandhi serta 
pemimpin-pemimpin besar lainnja dikeloearkan dar pendjara. Radja moeda 
(Viceroy mempersilakan Mahatma Gandhi datang ke istananja oentoek 
membitjarakan keamanan oemoem. Didalam seminggoe Mahatma Gandhi 
bermoesjawarat dan achirnja dipoetoeskan, bahwa Round table Conference jang 
kedoea mesti diadakan, jang Mahatma Gandhi akan menghadlirinja padjak 
garam dihapoeskan serta pendoedoek di pinggir laoet diperkenankan memboeat 
garam oen toek makanannja. Dan banjak lagi perdjandjian lain-lain. Boleh 
dikatakan pada boelan Maart 1930 pemerintah berlagak dan pada boelan Maart 
1931 ia berloetoet dihadapan Mahatma Gandhi. Ini ta' lain ta' boekan hanja dari 
pengaroeh kesadaran ra'iat India jang ta' dapat dimatikan lag itoe. Pada kongres 
di Karochi telah dipoetoeskan, bahwa Mahatma Gandhi mendjadi oetoesan dari 
Kongres Sesoeatoe hal jang amat menjoesahkan pada pergerakan kemerdekaan 
dewasa ini ialah perselisihan antara Hindoe dan Muslim jang dibesar-besarkan 
oleh kaoem kolonial. Pertempoeran di Karompon dan tempat-tempat pembatja- 
pemsekitarnja, seperti telah mengetabatja ,,mustika" hoei, boekanlah hal jang 
loean biasa lagi di sini. Kebentjian antara kedoea kaoem ini telah amat dalamnja. 
Segala-gala mesti berlainan: Pakaian kaoem Hindoe berlainan dengan Muslim: 
apa lagi dikatakan makanan mereka Kedai Hindoe ta' boleh dimasoeki Muslim 
dan begitoe poela sebaliknja dipakai kaoem Gelas jang Muslim, Hindoe ta' soeka 
memakai dia. Demikian keadaannja. Pendjoeal-pendjoeal di station kalau 
meneriakkan barangnja mesti poela meneriakkan nama agamanja. 


Menolak perintah Ta' membajar padjak Madjelis perang Pesalatan politik 
Terlarang dalam hoekoem. 


Lain dari pada doea agama ini, ada poela agama Sikh jang amat membentii 
Islam. Adapoen pada moelanja maksoed Mahat madji hendak menjeboeahkan 
kemaoean segala golongan agama ini sebeloem ia ke London. Akan tetapi 
sampai pada sa'at ini beloem djoega tertjapai maksoed itoe Pada moelanja ia 
berkata, bahwa ia ta' hendak mengoendjoengi Roundtable Conference kalau 
beloem dapat menjeboeahkan kemaoean golongan-golongan aga ma itoe. Akan 
tetapi sekarang ia telah mengoemoemkan berita bahwa ia akan pergi djoega 
walaupoen ta'tertjapai persetoedjoean itoe." Conference jang kedoea akan 
diadakan pada boelan September di London. Pada jang pertama Maulana 
Mohammad Ali toeroet bersidang. Beliau tak poelang kenegerinja. Pada salah 
soeatoe pidato di conference, ia berkata ,,Hai ra'jat Inggris! Kalau saja poelang 
ke negerikoe, saja mesti membawa soeatoe benda jang bernama" 
»kemerdekaan". Kalau benda ini ta' dapat olehkoe, saja harap kamoe soeka 
memberi tanahmoe oentoek mendjadi tempat pekoeboerankoe, sebab akoe ta' 
soedi poelang ketanah bangsa boedak perhamba. Perkataan beliau itoe terboekti 
Sebeloem poelang ia meningga doenia dan benda ,,kemerdekaan" ta' dapat bagi 
India. Badan Maulana M. Ali itoe dimakamkan di Pelestina, dengan karena 
perminaan kaoem Muslimin di sitoe. Beliau boekan sadja pahlawan Islam di 
India, tetapi njata ternama dalam sedoenia sebagai terboekti di atas itoe. Dari 
segala pendjoeroe Alam Islam orang mengirim kawat menjatakan kesedihan 
pada djanda beliau. Sajang Indonesia ta' ada dalam barisan itoe Sekarang 
Roundtable Conferen ce jang kedoea. Mahatma Gandhi akan 
mengoendjoenginja. Nanti kita lihat apa hatsil jang beliau bawa. Kita doakan 
moedah-moedahan langkahnja lebih berhasil. Kaoem Moeslimin. Kaoem 
moeslimin jang mementingkan kemerdekaan di sini ada terbagi atas doea 
golongan. Jang satoe baroe - baroe ini mengadakan konferensi di Delhi dengan 
membawa nama All - India Moeslim Conference. Partij ini di bawah pimpinannja 
Maulana Sjau kat Ali, saudara toea daripada almarhoem Maulana Mohammad Ali, 
Banjak pegawai pemerintah jang berpangkat tinggi-tinggi masoek partij ini. 
Asasnja cooperation. Partij lainnja baroe-baroe ini poela mengadakan 
konferensinja di Lucknow dengan All - India Muslim Nationalist Conference di 
bawah pimpinan Sir Ali Inam dan Dr. M. A. Ansari. Partij ini berasas non, dan 
masoek pada All-Indian National Congress. Kedoea partij ini tidak bersetoe 
djoean satoe dengan lain. Jan mendjadi pertjeraian ialah so'a oesoel - oesoel, 
jang akan dima djoekan nanti di R.T. Konferensi. Partij Sarekat Ali menghendaki 
soepaja bagi India merdeka, mak pemilihan anggauta-anggauta mes ti berpisah- 
pisah (separate electo rate), tiap - tiap kaoem agama memilih wakil sendiri, 
sebanjak jang berpadanan dengan djoemlah nja dalam negeri seperti jang 
didjalankan oleh pemerintah Inggris sekarang ini. Tetapi parti Dr. Ansari (Muslim 
Nasionalis) menghendaki pemilihan tjampoe ran (jointelectorate). Jointelecto 
Memang tidak asing lagi pada sikap Gandhi beroebah-oebah sebaga itoe. la 
seboleh-bolehnja berpedoman kepada rama. Dalam pertikaian an tara Hindoe 
dan Muslim, ia ta' dapat memberi kepoetoesan jang terbit dp. kejakinan jang 
koeat, sebab mengi ngat napsoe si ramai. Red. ,,m" (Samboengan lihat sebelah) 


Indonesia PASOEROEAN. (Dari pembantoe ,,Hipa" Moetasi. Toean Moehadji, 
Sekretaris dari Regentschapsraad Pasoeroean di angkat djadi wedana Ponorogo 
Toean Soebandi, adjoeng Sekre taris Regenschapsbestir Pasoeroean benoem 
Sekretaris pada Regenschapsraad di sana djoega. Toean Soehari, asisten 
wedond van Stadspolisi Pasoeroean, benoem wedono Sangkapoera, eiland 
Bawean, Grisee Kebakaran teboePada moesim kemarau ini di sana sering-sering 
kita mendengar tentang kebakaran teboe. Sebagai baroe-baroe ini di desa Kili 
onder Bajeman ada kebakaran kebon teboe, demikikan djoega di desa Linggo, 
onder Klangrong sampai empat baoe loeasnja. Sekarang pendjahatnja sedang 
ditjari polisi. Mentjoeri atau mendapat poswisel? Waktoe diseboeah roemah 
sekolah toko obat di petjinan diadakan wajang koelit, seorang resisir di sana 
soedah menangkap seorang bernama Moestari, asal dari kampoeng Mataram, 
karena di mana sakoenja ada terdapat sehelai poswisel besar f 100.— 
kepoenjaan seorang hadji nama Mansoer, beroemah di desa Bangilan sama - 
sama dalam kota Pasoeroean, jang hilang tidak keroean di mana djatoehnja. 
Menoeroet keterangan Moestari pada polisi poswisel itoe ketemoe di tengah 
djalan. Sekarang perkaranja di tangan polisi Memalsoe merk Seorang dagang 
bangsa Tionghoa, nama L. roemah dikampoeng Bangilan ditangkap oleh polisi 
karena didakwa memalsoe merl thee tjap gentong (djoen). Sedang perkaranja 
sekarang diserahkan pada hakim Bis-bis P.S.M. akan menambah traject lagi. F 
Soenggoehpoen bis-- bis dari Pasoeroehansche Stoom Tram Maatschappij 
soedah berdjalan antara traject Pasoeroean-Malang, Parsoeroehan-Probolinggo, 
dan Pasoeroean-Pasrepan-Winongan sekarang dimaksoed akan diadakan traject 
antara Pasoeroean Tosari, ja'ni satoe tempat jang tingginja 1777 M., dan 
djaoehnja 43 K.M. Itoe tempat mashoer karena sedjoek dan baik hawanja, dan 
senantiasa mendjadi betirahan toean-toean dari lain negeri, apa lagi pada 
waktoe moesim panas tidak koerang toean-toean dan njonja-njonja jang sama 
tirah kesana. Lain dari traject jang terseboet, P.S.M. akan mendjalankan bisnja 
antara Pasoeroean — Nongkodjadjar jang tinggi tempat itoe 1000 M. dan 
djaoehnja 50 K.M. Nongkodjadjar djoega petirahan jang mashoer, dan tidak 
koerang djoega jang tirah disitoe. 


Pemboenoehan di atas perahoe Boegis. Di straat Bali. Seboeah perahoe Boegis 
nama Bintang Kamase dan djoeragannja nama Hadji Moeda dengan berapa anak 
perahoe berlajar dari Banjoewangi (Java) menoedjoe ke Soembawa. Entah 
lantaran apa berahoe itoe sesampainja di straat Bali, djoeragan Hadji Moeda ter 
seboet roepanja sesoedah sedikit berbantah dengan 2 orang anak perahoenja: 1 
nama La Goeno dan Inama La Mappesangka teroes lantas ia diboenoeh oleh 
kedoea orang terseboet dengan setjara kedjam sekali. Kedoea pemboenoeh 
terseboet sekarang ditahan dalam pendjara di Soembawa Besar dan kabarnja 
telah mengakoe 


dengan terang akan perboeatannja. sebih djaoeh kabarnja jang menjejabkan 
pemboenoehan itoe ialah ebab telah beroelang - oelang Laboeno dan La 
Mappesangka itoe, hinta kepada djoeragan terseboet oepaja mereka diantarkan 
poelang embali ke negerinja di tanah songkong — Celebes —, tetap djoeragan 
itoe main djandji sadja soepanja, jang menjebabkan kedoea anak perahoe itoe 
mendjadi jakit hati sampai melakoekan emboenoehan itoe. Perahoe terjeboet 


sekarang masih ada di Laboehan Padi, West Soembawa. B.T.) Perdagangan 
perempoean dan anak-anak. Dalam beberapa hari ini di Djakarta telah sampai 
Commision of Inguiry jang dioetoes oleh Volkenbond di Geneve oentoek 
mengoeroes perdagangan perempoean dan anak-anak Oleh perhimpoenan dari 
matjam matjam perkoempoelan, teroetama organisasi perempoean sendir lang 
mementingkan perlindoengan erhadap kepada perempoean dan jadis-gadis, 
soedah didirikan satoe komite jang terdiri dari njonja van Helsdingen, njonja 
Datoek Toemenggoeng dan njonja Gobee boeat mengadakan kontak dengan 
tomisi terseboet Atas permintaan pemimpin komite komisi itoe, toean Bascom 
ohnson soedah sanggoep hendak menjatakan didepan ramai bagaimana tjara 
bekerdja internasional entang melindoengi kedjadian toe (dalam pendjoealan 
perempoean dan gadis-gadis dan tenlang kemadjoeannja. Pidato itoe akan 
diadakan nanti pada hari Selasa tanggal 11 Aug. djm. 7.30 malam dalam aula 
dari chr. A.M.S. (oranjeboule vard), Djakarta. (Sng.P.). Bond njonja-njonja roemah 
Eropah Djakarta. Pada malam Saptoe tanggal 17 Augustus j.a.d, dalam gedong 
dari Theosofische Vereeniging, Koningsplein, Blavatskypark 11 bakal disahkan 
pendirian Bond dari njonja-njonja roemah Eropah di Djakarta. (Sng.P.) Roepanja 
akan menentang mahalnja harga makanan djoega seperti kawannja di 
Soerabaja, Red. „m. Propagandis - propagandis boycot. Berhoeboeng dengan 
boycotpropaganda terboeka oleh pemimpin-pemimpin Indonesiers hadji Salim 
dan Tjokroaminoto kami telah segera toendjoekkan kepada 'akibat-'akibat 
(gevolgen jang menjoesahkan jang dapat ditimboelkan oleh ,,asoetan,, tentang 
soeatoe negeri jang bersahabatan dengan Nederland. So'al jang 
diperbintjangkan itoe tidak sekali-kali ada berhoeboeng dengan sesoeatoe 
golongan ra'jat di negeri in Djadi tidak boleh dibiarkan sekali-kali pemimpin - 
pemimpin ra'iat Indonesia tangkap segera so'al loear negeri itoe, jang isti mewa 
menoeroet keterangan-keterangan singkat (communique) dari pemerintah Italia 
dan Nederland tidak beralasan sama sekali, oentoek membikin so'al itoe djad 
so'al politik negeri sendiri (binnenlandsch). Dan inilah maksoed pemimpin- 
pemimpin itoe Dari sebab itoe maka residen Betawi telah minta datangnja 
pemimpin-pemimpin itoe kepadanja dan telah toendjoekkan kepada perboeatan- 
perboeatan mereka jg. tidak bisa diidinkan. Mereka dilarang sangat, soepaja 
dalam masa jang akan datang tidak akan mempropagandakan aksi-aksi boyzot 
jang ta' beralasan seperti itoe (Demikian berita jang telah biasa dimoeat oleh 
pers poetih Berita ini ada bohong semata mata, dari awal sampai achir. 
Propaganda boykot masih di teroeskan, dalam pers maoepoen dengan djalan 
vergadering. Boy 


Soeara Pembatja 


Gemblengan dan djoeara debat adalah toean Joesoef Samah seorang kenama'an 
a Oentoek menjenangkan redaksi maka saja singkatkan djawaban ini. Sidang 
pembatja, bertali dengan toelisan toean St. M. Joesoe Samah, dalam „mustika" 
No 73 dan 75 hari Kemis dan Sabtoe kemarin, maka sekerang kita mengerti 
betoel kemanakah oedjoeng pokoknja akan pendirian toean Joesoef Samah, 
pendekar debat dan pemimpin jang gemblengan ini, jang penoeh dengan 
kebaktian akan agama Allah jang maha besar. Dan akan diri saja poen toean- 
toean pembatja mengertilah, ke mana jang hendak saja toedjoe. Penoelis soedah 


mengemoeka kan, bahwa apabila kita hendak mentjari kebenaran dengan hat 
jang toeloes — djoega saja toeroen accoord dengan salah seorang sau dara lid 
komite protes Aniem maka hendaknja djangan menjempitkan dada, akan tetapi 
lebar dan besarlah dada kita terhadap sesoeatoe masalah jang mengenai dalam 
lingkoengan sendiri Sebagai seorang jang djoega mengerti akan kebaktian 
terhadap Toehan dan ra'iat, maka akan saja akoei dosa, manakala saja berboeat 
haram, baik dengan saja ketahoei sendiri atau ditoendjoekkan oleh saudaranja: 
dan tindaklah saja minta maaf barang apa jang hak Kami toeroet tanda tangan 
brosoere itoe boekan hendak menghianat Ra'iat bangsa kita, dan tidak hendak 
poela mengerem akan aksi komite, melingkan berhadjat akan memperbaiki 
badan sendiri, dengan begitoe maka mengertilah akan harga diri sendir Djoega 
haroes diketahoei, bahwa tjektjok ini roepa - roepanja soedah mendjadi watak 
jang perloe sekali dihersteld jang lempang agar soepaja insjaf bahwa ra'iat 
sebenarnja tidak senang melihat orang adoe djangkrik di tengah-tengah 
kalangannja, pada hal masih sangat penting akan berichtiar menghindarkan 
segala bentjana jang sekarang mendjangkit kepadanja Dalam oeroesan kaoem 
moeslimin menentang Hoa Kiao, beloemlah selesai aksinja: Boekoe Dr. Kaemer 
Agama Islam namanja, jang penoeh dengan penghinaan terhadap Nabi kita 
beloem poela kita dapat menoentoet: Pastoor Ten Bergen di Moentilan jang 
menghina djoen djoengan kita s.a.w. poen masih dalam pikiran kita; Kemiskinan 
ra'iat teroes - meneroes terasa di peroet dan dibahoe, begitoelah seteroesnja, 
tidak habis-habis akan timboelnja ini semoea, dan apabila toean Joesoef Samah 
memi kirkan ini semoea maka mengertiah, kemana kita haroes ber-or ganisasi. 
Seoemoer hidoepnja toean Joesoef Samah barang kali masih minta disamboeng 
lagi jang lebih pandjan Soe'al Palestina, Barbar, dan sekarang Tripolie ini semoea 
meminta kekoeatan jang lebih besar dengan adanja persatoean jang tegoeh, 
dengan ikatan jang koeat erat-erat, dan boekan perkara tjektjok jang senantiasa 
dikenang-kenangkan dalam sanoe barinja toean Joesoef Samah. 


Saja hormati akan keberaniannja djago Islam toean Joesoef Samah, kalau ia 
memang seorang djago, dan saja poen toeroet bersaksi, bahwa emas itoe 
boekan tembaga jang berlapis karat. Perkataan-perkataan jang tidak 
seharoesnja didengar oleh telingat sopan dengan menoedoeh - noedoeh jang 
tidak membawa argoementasi jang tjoekoep, bahkan hanja kata-katanja sadja 
dari seorang jang katanja djago seperti toean Joesoef Samah, saja sajangkan 
pakailah perkataan-perkataan itoe bagi diri toean sendiri, maka kalau ia 
bersinggoeng akan dirikoe, tentoe penoelis bersihkan dan hindarkan djaoeh - 
djaoeh dengan ketjepatan 1000 k. m. sedjamnja. Sidang pembatja tentoe dapat 
berpikir sendiri, bahwa pergaoe lan kita boekan meminta kata kata jang tidak 
pada tempatnja, melingkan kesopanan itoe wadjib dipelihara dengan baik - baik 
sehingga lebih madjoe dan merata. Tapi apakah lakibatnja jang kita peladjari 
dengan toelisan toean oesoef Samah itoe? Boekan kedjadian - kedjadian, 
perboeatan dan boekti-boekti jang dikemoekakan olehnja, melingkan tjatjian 
belaka. Inilah oekoeran pemimpin, katanja: dari Penjelidikan akan mentjar 
boekti-boekti, bahwa jang bertanda dengan lain-lain saudara dan pengarangnja 
menerima persen f 1000, — kami beri kesempatan jang leloeasa (pintoe 
terboeka) tidak seorang poen akan ditolak, manakala dikehendaki olehnja Dan 


sebagai seorang moeslim, maka beranilah kami ditoentoet dengan nama Allah 
jang maha Esa Penoelis berbesar harapan, bahwa barangkali nanti pengarangnja 
sendiri akan mendjawab toedoehtoedoehan jang tidak sehat terhadap brosoere 
itoe, maka mengertilah pembatja, kemana ia akan maksoedkan. Adapoen 
bantahan toean Joesoef Samah jang berkata bahwa ajat Ooeran da Hadits 
ditaroehpada tempat Aniem, maka djawab saja: Toendjoekkanlah kepadakoe 
akan ajat Ooeran dan Hadits jang melarang orang memberi ingat kebaikan 
kepada saudaranja sendiri, baik di tempat mana djoea poen Boekan saja 
hadjatkan akan membela Aniem, itoelah tidak: dan bahwasanja saja dengan 
banjak saudara-saudara djoega toeroet mengambil persetoedjoean dengan 
penoeh-penoeh akan aksi komite: dengan begitoe maka terpisahlah akan 
masalahnja. Kam moefakat sekali, bahwa memang sangat perloe perboeatan- 
perboeatan Aniem jang banjak meroegikan lengganan di bantras denhan habis- 
habis Enfin, apakah lakibatnja jang boleh membawa kebadjikan di masa 
sekarang ini bagi masjarakat bangsa kita, beranggar moeloet dengan toean St. 
M. Joesoef Samak jang soedah in de mode dengan berpendirian: „Tjari tjektjok 
dengan menoedoeh-noedoeh jang tidak kepatoetan, dan tidak poela boekti- 
boekti dengan absah," padahal saja dan kaoem moeslimin merasa boetoeh akan 
adanja organistie jang tegoeh menentang segala reactie Djokja, 7 Aug. 1931 S. 
TJITROSOEBONO. 


kot aksi djoega masih diteroeskan. Keterangan dari hoepredaksi akan segera kita 
ikoetkan. Red. ,,m'.). 


BANDOENG (Dari Hipa.) Koersoes tot opl. voor Onderwijzers van de P.G.B. P.G.B. 
di Bandoeng, pada tg. Aug, memboeka Koersoes tot opl. voor Onderwijzers Jang 
bisa masoek koersoes itoe, 


aitoe jang soedah mendapat diploma Mulo Koersoes ini diadakan tiap-tiap hari 
Rebo, Kemis dan Djoema'at dari poekoel 4 sampai 6 sore. Boekoe - boekoe 
pengadjaran koersisten haroes beli sendiri Peratoeran baroe di werkplaats S. S. 
Menoeroet beschikking dar hoepinspektoer Staatspoor en Tramwegen, kepala 
diwerkplaat sen dikoeasakan boeat denda pada personil bawahannja 


SOERAT DARI INDIA (Oleh pembantoe kita di India). Pergerakan kemerdekaan 
(Samboengan artikel rate bererti pemilihan anggauta raad dipilih bersama-sama 
dengan ta' membeda bedakan agama Menoeroet pendapatan mereka seperti 
electorate itoe amat meng ganggoe kesentosaan bangsa. Kemaoean kaoem Dr, 
Ansari ini djoega mendjadi kemaoean kongres di bawah pimpinan Mahatma 
Gandhi. Kedoea-doea partij in sama koeat, walaupoen partij Maulana Sarekat Ali 
lebih banjak pengikoetnja 


K 
acem 


Hindoe. 


Kaoem inipoen ada terpisahpisah, oleh kerena keadaan kasta di agama mereka. 
Kaoem „Un touchable"-jang ta' boleh ditang goeng-djadi deradjatnja lebih 
rendah dari binatang ada enam atau toedjoeh millioen**) banjaknja. In mendjadi 
permoesoehan djoega antara mereka. Kaoem Hindoe jang menoentoet 
kemerdekaan djoega terpisah-pisah, oempamanja parti Dr. Moonji dan lain-lain. 
Tetap di sini penoelis ta' menoeliskan jang pandjang sebab koerang perloe.") 
Keradjaan-keradjaan. Di India banjak sekali keradjaan-keradjaan ketjil-ketjil jang 
diperintahi oleh radja-radja Hindoe, Moeslim dan Sikh. Jang terbesar dari semoea 
keradjaan ini ialah Hydrabad, soeatoe keradjaan Islam, dan kedoea adalah 
Kashmir diradjai oleh Hindoe Pada Round table Conference jang pertama dan 
kedoea ini mereka keradjaan-keradjaan ini mempoenjai oetoesan dan 
memadjoekan porstel-porstel djoega Semoea keadaan di atas ini ja' ni keadaan 
kaoem muslim, kaoem Hindoe dan keradjaan itoe adalah menimboelkan 
beberapa kesoelitan dalam pergerakan menoedjoe kemerdekaan Gara-gara Anti 
Is am dan Nabi Serangan kepada Islam boekan sadja kedapatan di Tripoli, Berber 
dan Indonesia (dengan itoe gara-garanja penoelis ,,B" di Ho Kiao), Indiapoen ta' 
ketinggalan bahkan djiwa poetera dan poeter Islam di sini boekan sedikit 
mendjadi korban, oleh kerena memperlindoengi agamanja. Peroesoe han jang 
sekali-sekali ada di sini menoendjoekkan kegadoehan itoe Doea tahoen j. |. 
seorang Hindoe di Lahore mengeloearkan boekoe mentjela - tjela Nabi jang soetji 
Seorang moeda beroemoer 19 tahoen datang ke toko Hindoe itoe dan 
memboenoeh akan dia. Si pemboenoeh itoe bernama Ilamdin, anak toekang 
kajoe. Koeboe rannja (ia mati digantoeng) dianggap soeatoe pekoeboeran soetji 
oleh kaoem kolot (Keramat) Doea boelan jang laloe di Calcutta doea orang 
Hindoe jang mendjoeal boekoe mentjela Nabi mendjadi korban poela, sampai 
tiwas djiwanja Memang pergerakan lebih hebat dan lebih gembira di India dalam 
segala halnja dp. di Indonesia Salain dari pada kedoea kedjadian diatas itoe, 
seboelan jang laloe studenten muslim di sekolah insinjoer di Mogulpara (Lahore 
telah meninggalkan kolleganja, disebabkan principal kollige itoe ada menentang 
kaoem muslimin dan agama Islam. Djoemlah mereka jang mogok ada 63 orang 
ja'ni semoea peladjar - peladjar muslim. Mereka mengirim protes kepada 
pemerintah tentang hal ini ja'ni meminta soepaja principal college itoe 
dikeloearkan Rintangan kepada Islam dan kaoem Muslim ta'akan habis-habis 
apabila masih ada sedjengkal tanah kaoem Muslimin diperinta hi oleh lain 
kaoem. Oleh sebal itoe sadarlah hendaknja kaoem muslimin! Igama kita 
terantjan dewasa ini. Koerang volnja agaknja pembantoe menoeliskan djoemlah 
Red. „m. “£ Sajang! Bagi pemandangan jang sempoerna baiklah pembantoe 
djoeg melangkahi bagaian-bagaian jang terang ada pengaroehnja? Red. „m. 


1. Datang laat djam, minia, boete boeat mum 10 sen: b. lebih dari 2 djam, tidak 
masoek ke werkplaats Kalau kesalahan jang masoek sub 1 dalam 3 boelan 
dilanggar lagi boetenja ditambah dengan bajaran djam (minimum 10 senll. 
Nummerloods (penning). a. Kalau hilang diboete 50 sen b. loepa 
menggantoengkan, boete 10 sen, c. soeroeh orang lain menggantoengkan atau 
ambil 


moelai diboete gadji boeat 15 djam, ke doea kalinja 712 djam dan ke tiga kalinja 
ditjaboet dari pekerdjaannja. III. Meninggalkan onderafdeeling dengan zonder 


minta permist ke siapa jang djaga atau toezicht houder, diboete 25 senVI. Tidak 
datang ke pekerdjaan zonder permisi, boete boean bajaran 3 djam. V. Minoem 
rokok lagi kerdja diboete 10 sen. Di tempat-tempa jang amat dilarang, boeat 
strapan nja ditjaboet dari pekerdjaannja VI. Poelang beloem sampa waktoenja, 
diboete dari 10 sam pai 50 senPanggeuing Isteri ,,Sesepoeh Isteri Pasoendan 
Hoepbestir Pasoendan Isteri) te lah mengadakan vergadering Jang diroendingkan 
jaitoe, akan mendirikan lagi satoe vereeniging oentoek mendidik gadis - gadi 
jang soedah sampai oemoer, tentang roemah tangga dan lain-lain Boeat 
ledennja diterima hanja jang beloem poenja soeami sadja Jang sanggoep djadi 
pengoeroesnja, nona Roemsari, dan vergadering ini dikasih nama ,,Panggeuing 
Isteri" Kawin Roedjoe dan Tjeran di kaoem Bandoeng dari tang gal 25/6 sampai 
25/7 Kawin ada 196, dapat oeang f 390,— Tjerai ada 336, dapa beang f 336,— 
Roedjoe ada 26 dapat oeang f 26.— Djoemlah pendapatan ini boelan ada f 752. 
— Kiai di Digoel. Ketoea agama Islam di Digoe djoemlahnja ada 4 jaitoe: 1. Kia 
Emed Abdoelhadi, anaknja Kia Tjaringin jang diasingkan ke Tjiandjoer. Kiai Emed 
Abdoelhadi tingga di Tanah Tinggi. 2. Kiai Emed Mohamad Djoe kri asal adjengan 
Petir, adanja di kampoeng B. 3. Kiai Godjali, djadi kepala mesdjid kampoeng C. 4. 
Kiai Mohamad Noer, djad ketoea langgar kampoeng B. Jang djadi ketoea 
kampoeng A. dibenoem dan digadji oleh pemerintah jaitoe toean Haroen Rasjid 
bekas redaktoer Medan Moeslimin di Solo, atau mantoe nja toean Hadji Misbah 
mar hoem, jang diboeang ke Mano kwari Indonesia kaja. Mas dan perak da 
Bantam Selatan Dienst Mijnbouw soedah keloearkan verslag, jang di dalamnja 
antara lain-lain ditoetoerkan kesoedahan peperiksaannja tentan terdapatnja erts 
di Bantam Selatan Berhoeboeng dengan tingginja ongkos-ongkos, dienst itoe 
tjoema mewartakan kesoedahannja penjelidikan, lain tidak. Tapi orang orang 
jang tertarik boeat menje lidiki dan kalau jang kiranja maoe boeka parit djoega, 
bisa minta segala keterangan lebih djaoe jang perloe kepada kepala 
Opsporingsdienst di Bandoeng, kata K. P. Di Bantam Selatan, di sebelah Oetara 
dari padang arang batoe Bajah dan Tjimandiri tidak diketemoekan tanah jang 
mengandoeng erts dan jang loeasnja paling sedikit ada 400 K. M. Di daerah itoe 
kedapatan logam berharga (emas dan perak), tjoekoep banjak boeat 
diperoesahakan Boekan tidak bisa djadi di sitoe ada djoega lain-lain bahan jan 
bisa dikerdjakan dengan oentoeng Bagian jang dirasa bisa diperoesahakan 
terletak di djoeroesan Timoer-Barat, pandjangnja kira kira 15 K. M. dan lebar 
kira-kira 3 1/2 K. M., di antara Tjibarend dan Tjimandoen Karang Pasir Malang 
ternjat tidak bisa diperoesahakan, karang Tjierang tjoema mengandoen sedikit 
erts. Jang bisa diperoesa hakan ada karang Tjikotok dan Tjipitjoeng jikotok bisa 
dihoeboengkan dengan Segara Bajah dengan satoe djalanan auto jang 
pandjangnja kira-kira 18 K.M. me robah sedikit lebar djalan ketji jang sekarang 
soedah ada Dari Tjipitjoeng soesah diboeat djalan jang baik. Tapi pengang 
koetan erts dari sitoe ke Tjikotol bisa dilakoekan dengan kabelbaan pandjangnja 
5 K.M Di Tjipitjoeng peperiksaan telah dilakoekan paling dalam 6. meter, 
sementara di Tjikotok 50 meter Menoeroet penjelidikan, Tjiko tok mengandoeng 
erts banjaknja 3,68 61,000 ton lebih seharga Tjipi millioen roepiah, sedang 
tjoeng 32,000 ton seharga 1,5 kira millioen: djadi sama sekali 


Mataram 


Oentoek Aniem. Semangat kampoeng bekerdja Djeleknja atoeran aniem de sini, 
soedah dirasakan benar oleh pendoedoek kampoeng oemoemnja. Pembitjaraan 
hal itoe dari moeloet kemoeloet, hingga ramai lah hal ini dalam pembitjaraan 
sehari-hari Roekoen kampoeng Kenekan sebelah Oetara Kepatihan, sebal 
merasa perlawanan sebagai pengoendjoek tidak senangnja itoe perloe diadakan, 
maka apabila protes jang nanti akan diadakan ta' berhasil, orang sekampoen 
Kenekan akan mentjaboet listriknja dan merasa tjoekoep dengan lampoe minjak 
tanah sadja. (*) 


Hal Srimpi di Taman Siswa Masih teroes djan an Kemarin doeloe, pembantoe kita 
»Dadoengawoek" memberitakan hal srimpi di Taman Siswa, jang menoeroet kata 
salah seorang dari Taman Siswa sendiri, peladjaran srimpi itoe tidak lagi 
diteroeskan Dari Ki Adjar Dewantoro kita menerima keterangan, sebaliknja. 
Hingga sekarang ,,srimpi" masih teroes diadjarkan 


Wasita". Ki Adjar Dewantoro mengasi. tahoe kepada kepada kita, bahwa 
»”Wasita" jang doeloe diterbitkan di Mataram, sekarang soedah dipindah tempat 
administrasi dan redaksinja di Taman Siswa Ma lang. Pimpinan redaksi masih 
ditangan Ki Adjar, dibantoe oleh komisi redaksi jang di Malang itoe. 


Aniem mengatjau Toean Hardjosoemarto Gowe ngan kidoel, hari 7 Augustus 
1931 terima soerat dari Aniem tertang gal 5 Augustus 1931. Maksoen soerat 
itoe, bahwa toean Hardjo didenda f 1.— sebab ketika toekang pemeriksa Aniem 
lihat ze kering lampoenja pada 4 Augus tus, katanja pada zekering terda pat 
kawat penjamboeng. Oleh karenanja, menoeroet art: 10 lig 5, toean Hardjo 
melanggar perdjandjian Toean Hardjo terkedjoet. Betoel ia berpenerangan listrik, 
dan benar 4 Augustus 31 itoe ada toekang pemeriksa dari Aniem datang, tetapi 
dalam roemah toean Hardjo tidak ada zekering sebab penerangan jang ada pad 
roemah toean Hardjo, zekeringnja di tempat orang lain. Dengan ini njatalah 
bahwa pegawai Anien anggap gampang benar melakoe kan pekerdjaannja, 
hingga orang jang tidak bersalah-poen, mendapat dendaan poela Tak heran ada 
protes. (T. 


Indonesiers kontra Tionghoa. Kemarin malam Djoema'at, seorang Indonesier 
berkelai dengan seorang Tionghoa, di dekat pasar Ngoto, kidoel Karangkadjen 
perdjalanan kira satoe pal lebih. Demikian kissahnja Pada malam itoe, seorang In 
donesier berkendaraan sepeda dar djoeroesan Karangkadjen. Sampai dekat 
pasar Ngoto, lampoenja mati. Dengan pelan-pelan orang itoe toeroen maoe 
njalakan lam poenja. Tengah ia berboeat de mikian, dari selatan mendatanga 
seorang Tionghoa jang berken daraan sepeda poela. Amat tjepat didjalankannja 
Entah di sengadja atau tidak, maka sepeda Tionghoa itoe hampir tjepat 
menoemboek speda Indonesier jang tidak berdjalan itoe. 


kira 93,500 ton seharga f 5,210,000 Kekoeatan air bisa didapatkan banjak dari 
Tjidikit, Tjiherang atau Tjitjaroetjoep Kapoer boeat loogprocede djoe ga banjak di 
djalan antara Bajak dan Tjikotok: Jang sedikit soesah adalah kajoe, lantaran 
didekat tempat itoe tidak ada lagi hoetan. Tapi reserve hoetan di padang arang 
batoe Bajah terletak tidak djaoeh dari djalanan Bajah-Tjikotok Sebab sekarang 
harga ema dan perak soedah toeroen banjak maka harga erts poen mesti di 


taksir lebih rendah, jaitoe ata dasar 1 gram emas f 1.60 dan 1 gram perak f 
0.212. Djoega menoeroet hitoengan baroe, tonnage lebih koerang lagi ialah boea 
Tjipitjoeng dan Tjikotok sama sekali 88.540 ton seharga f 3.924.000 


Pasar hari Kemis. (Dari Djawa Tengah. Semarang, 6 Aug. 1931 Goela. Ini pagi 
tjatetan haga dari New York boleh dibilan tidak ganti dan Londen ada oen djoek 
lebih tinggi 1/2 d. 3/4 de 4 d. dan sama. Keadaan pasar goela masih teroes sepi 
sadja dan harganja ada lembekan. Boeat S.H.S. sedia Semarang kwaliteit bekend 
part partij ketjil soedah didjoeal dengan harga f 8 dan f 7.95 per karoeng Harga 
mana masih teroes dita warkan Beras. Keadaan pasar beras masih sepi sadja 
tapi harganja ada semangkin naik Ini pagi Rangoon ada kawat boeat beras Small 
Mills atau Sioka moeatan Aug. f 5.10 ci dan djoega ada dibilang marken firm 
(pasar koewat) Boeat in harga ada ternjata orang tida berani madjoe boeat beli 
Sementara itoe harganja beras beras di Saigon poen naik dan menoeroet kabar 
Saigon sendiri ada banjak beli kembali ia poenja pendjoealan beras Japan 
kwalitei cif. Aug. dengan harga f 4,70 dan kemoedian Saigon djoeal sama Noord 
China dengan harga f 5. Dengan begini ada ternjata Saigon bisa dapat oentoeng 
bagoes sebab beli kontrak sendiri di tanah Djawa dengan harga f 4.70 dan 
kemoedian djoeal di Tiongkok dengan harga f 5. Menir Al speciaal, moeatan Aug 
cif, soedah kedjadian dengan harga f 4,20 Beras Japan Huller poetih moeatan 
Aug. soedah didjoeal sama Soerabaja, boeat 250 tor dengan harga f 5.75, dan 
jang djoeal Tegal. Japan sendiri tidak maoe djoeal ini harga, dan masih maoe 
toenggoe doeloe Harganja beras Pecto, sedi masih tetap dan partij-partij ketji 
soedah didjoeal dengan harga f 5,20 Boeat beras Japan petjah koelit dan soedah 
disosoh poetih (slyp harganja masih sama dan lakoenja poen ada keras, dan 
saben har bisa didjoeal dengan harga f 6.50 dan boeat jang Huller Japan sedia 
sedikit- sedikit soedah didjoeal dengan harga f 6,2 Beras Pehtjiam dari bilangan 
Demak trima Semarang partyketjil soedah didjoeal dengan hari ga f 4,80, dan f 
4,90, menoeroe kwaliteit Beras medja dari Slawi harga nja masih tetap dan Merk 
KKI atau THT partij-partij ketjil soedah didjoeal dengan harga f 6.90 dan jang 
boeat Tirateur merl THT atau KBB f7.60 poen soedah diberikan Huller boeloe dari 
Krawang oogst baroe, harganja poen ada naik dan boeat sedia atau prompt 
berangkat soedah didjoeal dengan harga f 5.50 dan f 5.60 menoeroet kwalitei 
Dari tangan kedoea ini pag peras Pecto moeatan Aug. soedah didjoeal dengan 
harga f 4.70 cif Harga mana masih teroes diminta Lain-lain matjam beras kelia 
tan harganja misih maoe naik lagi Kedele. Keadaan pasar kedele misih teroes 
sepi sekali dan harganja hampir tidak beroebah Boeat moeatan boelan Aug. ada 
ditawarkan dengan harga f 4. Moeatan sama kapal Tjijang bakal datang saroea, 
poen soedah didjoeal dengan . harga f 4 ci Harganja kedele Taylian barang 
sedia. Pengke kwalitei misih tetap dan saben hari bisa didjoeal dengan harga f5, 
15 


Dengan agak tjepat dan tangkas, dengan kaki kanannja dapat lah si Indonesier 
itoe menjingkirkan bahaja dengan merobohkan speda Tionghoa itoe, hingga 
penoempangnja djatoeh terpelanting Si Tionghoa roepanja merasa dihina. 
Dengan tjepat poela bangoen berdiri, menindjoe lawannja Tetapi oleh karena 
tempat itoe agak gelap, banjak jang salah. Agak lama sedikit kedoeanja berkelai. 
Karena djalanan desa itoe soenji senjap, tidak seorang poen kelihatan laloe di 


sitoe. Sesoedah poeas kedoeanja bertindjoe dan mendapat bagian tjoekoep 
kedoeanja, baroe ketahoean orang Dan...... dengan tjapat kedoea nja mengambil 
sepedanja masingmasing jang selama itoe bergoeling di tengah djalan, masing - 
masing meneroeskan perdjalanannja. Sesoedah itoe, kembalilah desa itoe soenji 
senjap poela, rasakan tidak ada kedjadian apa-apa sebeloemnja. Seperti film ! 
(Sb.) 


Abang — Adik. 


Teliti dan ketelitian Apa itoe dik? Wah Ab djangan soesah - soesah Bilang, apa 
jang adik sesalkan. Ad nDak, bang. Djadi redaktoer memang ndak enak sebetoel 
nja Ahaaa Ab. bohong dik! Pekerdjaan redaktoe kan enak sendiri. Tidak ada 
pekerdjaan di doenia, jang enaknja seperti redaktoer. Tjoba; adik tiap hari 
rokoknja klisma, minoemnja anggoer dari toean Liem Sien Tjon Pati: nonton 
biskoep gratis: restoran diboeka, redaktoer makan di sitoe. Maoe apa lagi, dik? 
Ad lja, bang. Tapi kan mesti bikin resensi. Kalau salah reser sinja, dia orang 
marah. Ketemoe di djalan, dia orang nagih soepaja segala jang soedah masoek 
peroet dan dilihat, die kembalikan lagi. Lagi poela, mata dan telinga plus lidah 
redaktoer, mesti loear biasa, bang. Tjepat kaki ringan tangan, itoe poen soedah 
mesti. Aaaaaah Ab boleh, adik kata gitoe. Tapi dik ini ada boekti. Kertas 
potongan ini saja goenting dari col lega adik di Mataram. Batja sadja dik, 
bagaimana nant isinja Oeroesan saja sendiri berpolemiek dengan t. Joesoef 
Samah, soedah saj balas dengan djelas, copienja saja kirim pada redactie 
mustika" sedjak tanggal 3 Aug. hari Senen, hingga sekarang ini soedah tg. 6 
beloemlah saja lihat dalam s.k. itoe balasan saja terseboet Moedah-moedahan ini 
hari dapat dimoeatnja, walaupoen redactienja (t, Sardjan) berdjandji kepada saja 
akan dimoeat hari Rebo kelemarin. Ad Lo kok aneh, bang. Jang toelis itoe sapa 
Masa' sih, adik ndak ingat? Itoe kan Tjitrosoebono. DiAb moeat dalam koran 
collega adik, Djoema'at kemarin Kirimnja dari roemah, tentoe sebeloem djam 4 
hari Kemis Sebab, apabila soedah lebih dari djam empat, lantaran pada djam 
itoe biasanja „m soedah diterima, tidak nanti ia akan toelis gitoe. Dalam ,,n" 
Kemis bagian korespondensi kan soedah diterangkan kalau toelisannja beloem 
dapat dimoeat, sebab adik bilang ,terlaloe pandjang" melebihi dari toelisan 
moesoenja, Joesoef Samah Tjobalah, lihat — Toean Tjitrtosoebono, Mataram. 
Djawab oentoek toean Joesoef Samah, telah kita terima. Kita harap toean soeka 
singkatkan sadja hingga samalah kiranja djawab toean itoe dengan toelisan 
toean Joeso Samah jang kedoea itoe. Kemoedian kita sedia akan memoeatkan 
Haaa—gitoe dik. Apabila soedah batja korespondensi itoe, Ab. ianja tentoe ta' 
soeka toelis dalam koran lain, jang boenjinja seperti potongan kertas pertama 
tadi Ija, bang. Tapi..... apa sangkoetannja dengan pekerAd. djaan redaktoer, 
bang? Ohhh.... itoe begini, dik. Saja maoe boektikan, kala Ab redaktoer itoe tidak 
selamanja mempoenjai mata telinga dan lidah loear biasa. Boektinja, seperti di 
atas. Dalam korespondensi ,,m hari Kemis, soedah di moeat keterangan tentang 
tidak bisa dimoeatnja toelisan toean jang sedang ramai omong perkara Aniem 
itoe. Har Djoema'atnja, kok kollega adik jang berdampingan dengan adik itoe 
(koran Indonesier) lantas moeat ketera ngan toean tadi, jang antaranja ada 
poela toelisan menjangkoet tentang ,,m" seolah-olah menjeroekan soepaja 
redaksi ,,m" tjepat mengoeroesnja Ad. Ahaaaaaaa perkara ketjil, bang. Tjoema 


sadja, apabila maoe lebih teliti lagi, betoelnja redaksi koran itoe kan terangkan, 
bahwa dalam roeang ,,m soedah ditoelis gina-gini tentang toelisan itoe. Djadi 
eerlijk, bang Ab Na— itoelah, boekti ! Boekti kalau redaktoer tidak mesti loear 
biasa ketadjaman mata, hidoeng dan lidahnja. Itoe poen boekti bang, kalau 
orang djadi redaktoer itoe Ad soesah.......... Ha-ha-ha-haana... pinter, adik 
poekoel abang. Soedah Ab. dik, abang ada oeroesan ni Ad selamat bang !Ja..... 
Sampai Senin, dik Ab Censor 


Kopi. Noteering dari Nev York ini pagi ada lebih tingg 15 punt. Keadaan pasar 
kop misih sepi dan harganja djoega beloem beroebah Palembang - kopi. Lan 
taran persediaan tidak banjak maka harganja kopi Palemban djadi tetap dan 
sedia ditawar kan dengan harga f 18 zonder perhatian. Kedele hitam. Harganja 
ada lembekan dan sedia terima atas kereta Joeana, ada dita warkan dengan 
harga f 3.20. Lombok-kering. Harga nja ada lembekan lagi dan boeat kwaliteit 
Joeana, baroe sedia ada ditawarkan dengan harga f 14.— Katjang-merah. Tidak 
ada oeroesan, Barang sedia kwalitei bekend ada ditawarkan dengan harga f 3.— 
Katjang-oese. Harganja katjang oese teroes lembekan dan sedia kwaliteit Solo, 
ada ditawan kan dengan harga f 6.— zonde dikoepas Meritja poetih. Maski de 
Batavia harganja meritja poetin tjoema f 42,50 toch harganja meritja poetih di 
sini masih tetap sebab persediaan tidak banjak dan partij-partij ketjil soedah 
didjoea dengan harga f 49,50. Tjengkeh. Harganja masih sama dan kwaliteit 
Soematera jang baik partij-partij ketjil soedah di djoeal dengan harga f 55,— 
Kemiri. Harganja barang sedia jang soedah dikoepas ad lembekan dan sedia 
soedah di djoeal dengan harga f 12.— Boeat sedia kwaliteit Bima (Tjwanpek ada 
ditawarkan dengan harg f 6.— Copra. Harganja tiada berobah, dan sedia, masih 
teroe diminta dengan harga f 7 Minjak klapa. Harganja 


teroes toeroen, dan sedia jang dari 3/4 kati per blik, parti partij ketjil soedah 
didjoeal de ngan harga f 3.85. Kertas courant. Harganja ada lembekan, dan sedia 
satoe baal dari 2 pikol Tjap Kam bing, soedah didjoeal dengan harga f 8.25 
Gambir. Boeat gambir kembang sedia soedah didjoeal dengan harga f 42, 
Kwaliteit Tiongsiang sedia poen sedikit-sedikit soedah didjoeal dengan harga f 
36.50 Ketoembar. Partij - parti ketjil soedah didjoeal dengan harga f 16 Asem. 
Ada banjak permin taan. Barang sedia bisa lakoe dengan harga t 6.25. Tepoeng 
trigoe. Partij partij ketjil kwaliteit Australie tjap Kodok 4 zak soedah di djoeal 
dengan harga f 10. 


Correspondentie 


— Pembantoe kita Terima kasih pen Teroeskan. Tentoe — Toean S. Imoe Kita 
moeat 


SERBA PENDEK Mati digigit monje seorang anak oemoer 4 tahoen waktoe ia 
sedang tidoer dengan iboenja. Si korban itoe ialah ana penghoeloe kampoeng 
bagian Badar (Medan). Orang sedang oes ha oentoek menembak moterseboet. 
(S. T. P.) 


Delapan belas kati tjandoe gelap soedah dike 


temoekan oleh resisir douane Soerabaja. Tjandoe diketemoekan dalam kapal 
»Tjileboet" kepoenjaan Java-China-Japan-Lijn. T. P. 


DIMINTA SPOED.— Satoe kosthuis oleh pemoeda Indonesier Soerat-soerat di 
adreskan kepada: P KARTOWIJONO. 13d Gondomanan 44 - Djokja. 


de de dados de van de de de de di 

Dokter R. Soetjaradio Klitren Kidoel No. 20 Telf. No. 170 DJOKDJA 
Mendjalankan practijk boeat Semoea penjakit. djam bitjara ! — 8 pagi 
4 — 5 sore 

222 f tie diens 

d 


AWAS! AWAS! AWAS Bersedia sampai tjoekoep. al Batik SOLO Speciaa Kwaliteit 
jang paling aloes. HADIWIJOTO Kaoeman Soememen SOLO. 39 a. 


ses Bertempat di Djokja. IKEM Gouvernementsvroedvrouw 1e kl. (Doekoen 
beranak). NGASEM (lor pasar). Djoega mendjalankan praktijk 210f particulier. 


HOUTHANDEL & BOUMAANNEMEN INDONESIEN BOEDIMOELJO GOWONGAN LOR - 
DJOKJAKARTA. Djoewal Oesoek gloegoe per meter f 0.05 t/m f 0.10 Djoewal 
Blandar gloegoe per meter f 0.15 t/m f 0.40 Djoewal Soko ketjil per meter f 0.25 
t/m f 0.35 Djoewal Soko besar per meterf 0.40 t/m f 0.60 Djoewal Batoe djoebin 
30x 30 c. M. per stuk f 0.10 Djoewal Kidjing per stuk f 12.— t/m f 25.— 
Memoedjikan dengan hormat. 11a 


PREANGERSCHE KIEERMANER JANG. MODENN: PERMONO. 


Potongan menoeroet permintaän di tanggoeng netjes. : Onkos paling moerah : 
DAGEN No. 23 DJOKJAKARTA. 9a: 


TIONAL Pathook 


BIOGRA 

Djokdja. 

D 

Tjoemah ada satoe Bioscoop di antero Indonesia, jang mem — — poenjai tarief 
boeat Segala Bangsa — Geen Rasonderscheid, — — Films pilihan dari Fabriek- 


Fabriek UNIVERSAL — Metro Goldwyn Mayer, William Pathe Fox — R. K. O. dan 
lain - lainnja. Toestel Krupp Ernemann. Muziek „Radio, Glory phone pakai 2 
Loudspeakers. Films, Rame, bagoes, dan memadjoekan Pendidikan Kesehatan 
Badan (Lichamelijke opvoeding) selaloe. Anak-anak biarpoen beion oemoer 17 
boleh menonton, djika tidak di dalam. Gedong Bioscoop, dan di „THE GARDEN". 
Dari itoe, djangan kwatir apa-apa. Idzinkanlah kepada anak-anak toean boeat 
melihat di Pathook!! Harga tempat populair. Loge f 0.96 le kl. f 0.72 2e kl. f 0,36. 


Derde klas f 0.18, dan vierde klasf 0.12. Awas djaga kita poenja film Bitjara 
toestel merk Zeiss Ikon, akan datang ! ! Soedah dikirim dari Rotterdam 1/7 - 3 
Pembatja ! Kenalkanlah National Biograph, soepaja kita bisa dapat : o pertjajaan 
100 „100 00. — 56a — dari Penonton 


Menerima pesenan ELIONES dan STEMPEL. KARET EEN KOENINGAN 
MALIOBORO — DJOKJA Filiaal: Z PASARPON — SOLO ( 


Pekerdjaan di tanggoeng BAGOES dan RADJIN. Harga melawan. Memoedjikan 
dengan 


15c 
hormat. 
gsesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese 


HOTE AZIATIC DJOCJA — SOSROWIDJAJAN — TELEF. 773. 


Hotel jang paling lama dan jang terkenal. Kamar-kamar bagoes dan sehat. 
Penerangan listriek dan waterleiding. Disediakan „RESTAURANT SINGAPORE" 
bisa dapet matjammatjam makanan dan minoeman. Sedia Autogarage. 
Memoedjiken dengan hormat. 1e 


Kaoem Muslimin! Inginlah kamoe mengoeatkan iman, menjempoernakan 
soesoenan dasar kejakinan kepada agama Islam? Tahoekah kamoe riwajat 
ketinggian Oemmat Islam doeloe kala? Batjalah: TARICH AGAMA ISLAM karangan 
H.O.S. TJOKROAMINOTO Soedah dari seloeroeh Indonesia kita terima pesanan. 
Sangat penting bagi tiap-tiap orang jang bergaoel dengan Oemmat Islam, seperti 
ambtenaar-ambtenaar Negeri dan pemimpin II. Oplaag 10.000 Harga 
dimoerahkan lagi, soepaja semoea orang dapat membelinja. Moelai Augustus ini, 
harga seboeah kitab hanja f 1.— diloear ongkos kirim. Lekaslah beli ! Lekas batja 
! Lekaslah pesan dan kirim oeang kepada „TAMAN POESTAKA P.S.I.I." p/a toean 
SABIRIN, 63 aKebon Manggoe 35 - Bandoeng. 


PENATOE STEUN ELKAAR" ADRES boeat mentjoetjikan pakaian stellan dan lain- 
lainnja. Lebih moerah, lebih tjepat dan lebih bagoes daripada lain-lainnja 
wasscherij, alhasil tentoe menjenangkan. Salah satoe dari tarief: PER STEL hanja 
f 0.15. Semoea barang dalam kota Mataram kita ambil dan anterkan sampai 
roemah. TJOBALAH DOELOE. 


PRANGSOEBAKAT 
SOEROKARSAN No. 14 
DJOKJAKARTA. 


DITJARI DENGAN LEKAS a. Seorang GOEROE keloearan dari H.K.S. atau jang 
mempoenjai HULPACTE, boeat djadi goeroe atau Hoofd dari Particuliere H.I.S. 


Pladjoe (Palembang) Gadji menoeroet B.B.L. ditambah f 75.— b. Doea orang 
GOEROE keloearan dari K.S. dengan voorpractijk boeat sekolahan terseboet. Jang 
mempoenjai acte Hollaudsch mendapat voorkeur. Gadji menoeroet B.B.L. 
ditambah f 50.—. Soerat-soerat permintaan dan keterangan di alamatkan 
kepada 64a Comite H.I.S. c/o B.P.M. Pladjoe 


ALOON - ALOON DJOKJA 

TELEFOON No. 275 

INI MALAM sampe MINGGOE The Black Watch 
SENEN dan SELASA Mendjadi tjoema 2 malam sadja 
GEORGE O'BRIEN 

DALAM TJERITA 

: ,Rough Romance 


Disini nanti penonton bisa saksikan bagimana GEORGE O'BRIEN berklai mati- 
matian dalam soengai besar boeat toeloeng ia poenja ketjinta'an. Pemandangan 
jang sangat ngeri serta poekoelan jang djitoe membikin senang pada penonton 
sekalian. 


Bisa dapat beli di loket origineele gramophoonplaten seperti: THE SINGING FOOL 
—IN GAY MADRIL SWING—HIGH-SALLY—SHOWS OF SHOWS— AL JOLSON'S MY 
MAMMY — SONG OF THE VOLGA BOATMEN. 


ALHAMBRA - THEATER DJOCJA 
Ini malam 

Ini malam 

(6a (660EGo(6G- (6 


Radjanja Ketawa SOSOE E eseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses 
HAROES EESTE 


dalam 
35 


FEET FINS" 


GOEDOESODOEDOESODOESODOESOESODOESOENS esesess esese Hari Saptoe 
sama Hari Minggoe Main soré - moelai setengah lima - main boeat anak-anak. 
Harold Lloyd dalam „feet first Anak-anak bajar separo harga boeat main ini sore 
sadja. Orang toea bajar vol tarief. 


A 


Dr. Satiman Ma. ARTS Passar Kembang SOLO. 
Terima tamoe: pati 7.30 u. ... 9 u. 8016 4.30 I. — 6 u. Mengobati segala penjakit 
Telef. 166.: 

33 b 

.5 

etama meman 

OENSCHE 

4 

35 

TAN HOO LIEPT E 

KELINGAN 22 

27b 

DJOKJAKARTA. 


EE 


Pendoedoek Batavia Centrum dan Meestercornelis. Hoofdagentschap Dagblad 
„mustika" Boleh mintak berlangganan dan berhoeboeng Advertentie „MUSTIKA" 
Dagblad Indonesia 'Oemoem, pada agent kita: Toean Ali Tabrani. Matramam 
dalam Meester Cornelisa 


Kleermakerij, Chemische Wasscherij & Ververi S. A. M. 
NGABEANSTRAA" 
DJOKJAKARTA 


Bikin segala matjem pakean boeat Toean - Toean dan Anak-Anak. Potongan 
menoeroet zaman Sanggoep tjoetji dan ganti kleur (warna) dari pakean 
Palmbeacht, Tricot, Gabardine eto Menanti dengan hormat. 13 b. Md. AFFANDI. 


Berita Administratie. Pendoedoek Grisee dan Daerahnja Boleh mintak 
berlangganan dan berhoeboeng Advertentie „mustika Dagblad Indonesia 
Oemoem — — — — — pada — Kita poenja agent toean A. Asrap Eigenaar ,,Depot 
Priboemil 


Oranje Hotel Pekalongan Preanger Hotel Pekalongan 


Telefoon No. 217 


217 
— 0 


Hotel jang terkenal. Kamar-kamar besar, bagoes, penerangan Electrisch, de — 
Centrum —O Sedia Kamar besar, Kamar ketjil Kamar familie, Tarief biasa. 
Memoedjikan dengan hormat. 


SOEDAH SEDIA LAGI BOEKOE 
Dalam bahasa Melajoe dan Djawa dengan hoeroef Latijn atau Djawa. 


»Pantja Warna. Djilid pertama dari Serie boekoe Poesaka Kraton Tanah Djawa 
harga per djilid f 2.50 onkost kirim f 0.35. ,,Pawoekon". Bagian djilid kedoea dari 
boekoe Poesaka Kraton Tanah Djawa harga per djilid f 2.50 onkost kirim f 0,40 
»IlImoe Sare'at". Bagian djilid ketiga dari boekoe Poesaka Kraton Tanah Djawa 
harga f 2.— onkost kirim f 0.35 „Ilmoe Tarekat, Chakekat dan Mak-rifat" bagian 
djilid ke-ampat dari boekoe Poesaka Kraton Tanah Djawa harga per djilid f 4.— 
onkost kirim f 0.40 ,,Ilmoe Kemenoesiaan Sedjati" 1 Serie didjadikan 3 boekoe 
compleet harga per djilid f 1.— onkost kirim f 0.45 Ilmoe Atmopramono" (palita di 
dalam badan) 1 Serie didjadikan 3 boekoe compleet harga per djilid f 1.25 onkost 
kirim f 0.30. Satoe Serie à 3 djilid f 3.75 onkost kirim f 0.45 „Almanak Poesaka", 
100 tahoen Masehi 1851—1950 memoeat Compleet dengan hari pasaran, Djawa, 
Arab, Tionghoa dan sebagainja, tebalnja 350 katja harga per djilid f 4.50 onkost 
kirim f 0.82. ,Nasibnja Manoesia". Harga per djilid f 2.50 onkost f 0.35. ,,Resianja 
Djam. Harga f 1.— onkost kirim f 0.25. Boleh dapat beli pada: R. M. 
GONDOMIHARDJO Bouwkundig kantoor - Goenoeng-Ketoer 30 - Djokja. B Kiriman 
rembours tidak diterima N Pesenan dari f 30.— ke atas bisa diatoer dengan 
menitjil Djam bitjara : 12 — 1 siang 5 — 7 soré Menoenggoe dengan hormat 9 d 


antero Serie 3 djilid f 2.50 


»RADJA KATJA MATA" Kalau maoe Katja Mata datang pada N. V. ARGUS TOEGOE 
WETAN — DJOKJAKARTA. Katja: ZEISS PUNKTAL dipoedjikan oleh segala kliniek 
3e penjakit mata. Terima recept segala Dokter mata di Djokja special Dr. YAP 


Berita Administratie Pendoedoek Banjoemas-Zuid dan Noord Boleh mintak 
berlengganan dan berhoeboeng Advertentie ,,mustjka Dagblad Indonesia 2 
Oemoem — pada — Kita poenja agent toean M. Soemodihardjo. POERWOKERTC 
PANDHUIS BLAKANG 60 a 


ETTEEKEORSANNT TIMOR PASARPON — TELEF. 611 — SOLO 


Toean-toean dan sekalijan poetri. Djika bepergian di Solo, harep djangan loepa 
mampir di Restaurant IMRON Sedia makanan tjoekoep dan di djaga 
kebersihannja Memoedjikan dengan hormat IMRON 30 b 


m EEKENA 


Afdeeling Handel in Commissie, Molenvliet West 99 Batavia Centrum. SEDIA 
Kajoe Garoe, harga moerah. 


1f. 


Soeka djoealkan dan belikan barang-barang perboeatan dan hasil boemi. Toean 
kirim monsternja dan harganja. 


MI AKDOO NSTALLATEUR Klitren Lor - Telef. 133 - Djokjakarta Pasang, 
Memborong dan Membikin Betoel Segala pekerdjaan Electrisch & Waterleiding 
Pekerdjaan tjepet dengan harga moerah. SEGALA WAKTOE BOLEH PANGGIL DAN 
BISA BERDAMI. TJOBALAH SAJA AMPOENJA PEKERDJA'AN TENTOE 
MENJENANGKAN. 


Tweedehansch Boekhande ,,SOEKIEF PRABANSTRAAT 34 SOERABAJA TJOEMA 
Boekoe A BO oentoek orang jg. soedah dewan sa beladjar mem20 batja: 
ditoentoen tjara (SAIR) ba 8 CENT hasa Melajoe. 


„Excelsior Motor & Rijwielhande FONGERS) (Toko — MALIOBORO 2A TELEF. 896 
DJOKJAKARTA. 


Specialiteit boeat & FONGERS C, FONGERS A, dengan vork jang digarantie 
FONGERS 


FONGERS LE. jang terkenal 
l.b 
Menoenggoe pesenan 


KLEEDING MAGAZIJN JANG MODERN KLEEDINGPMAGAZIN 


Boeka saban hari ketjoeali hari Djoem'at (Vrijdag). Beheerden A. M. SOEPRAPTO 
3a 


TORO WROSSOURS GOU Toegoe 40 - Telef. No. 329 - Djokja. Djoewal gramofoon 
merk Paillard dari Fabriek Zwitzerland dan Duitschland, Model Koffer I f 27.50 II f 
32.50 11 -1 „ III f 37.50 14 Plaat gramofoon foxtrot 5 bidjie f 5.— Menoenggoe 
pesenan. 205 f 


Selaloe bersedia Speda merk: JOST dan VONDEL (Hollandsch fabriekaat) 
KLOKSLOT (Koentji roda Spedel nerk „AMAZONE" jang koeat, harga moerah 
Kalau Toean taroeh Speda, dja nganlah loepa mengoentji dengan Klokslot 
(koentji roda Speda) merk „AMAZONE" jang koeat. Toean terbebas dari kekoewa 
tiran boeat ketjoerian Toean poenja SpedaMemoedjikan dengan 
hormaBeheerden 3 b R. SOEKANDAR. 


Apa itoe jang dinamakan COLUMBIA-, SECURITAS-, MONOPOLIE- records Ja ini 
dia, opname-opname plaat jang paling sampoerna di ini djaman modern Paling 
sampoerna dari sebab itoe opname plaat 1. Telah diambil atas pimpinannja 
toean M. Wirjohartono (toonee meester) dan toean Tan Kin. Tjiauw (expert) di 
Solo 2. Dengan Gamelan Poesak. Mangkoenegaran ,,Kjahi Kanjoet Mesem serta 
Wijogonja 3. Ternjanji oleh Hoofdzangers dan Zangeressen jang tersohor seperti 
Djaikem dan lain-lainnja. 4. Gong besar dan kendangnja terdengar terang sekal 
5. Kwaliteitnja aloes tidak berkresek ni 5 fatsal soedah tjoekoep boeat njatakan 
kebagoesannja itoe plaat Tjoba datang di kita poenja toko boeat dengarkan itoe 
opnameopname baroe seperti terseboet di bawah ini, tentoe merasa senang dan 
kagoem tidak abisnja. G] 60-65 Langendrian. (Verheugenis des harten) 1 stel 6 
plaat Cj 66-71 Bantjak-Dojok. (Loetjoe dan kotjak) Bowo Koesoemastoeti. G) 56 
Poespowarno Megatroeh. Gj 57 Odho-odho. (Dalang menjeritakan kasijatnja 
pakeannja R Gatoetkotjo). 2 Lakon dan 2 lagoe jang diambil dengan Gamelannja 
toean K H. jang soedah terkenal. TAN. 33-38 Soemantri ngenge 1 stel 6 plaat 40- 
44 Srikentjono. 327 Prawan poepoen Sekartedj Boedeng-boedeng Bowe Gj 52 
Boedeng-boedeng Tekst-nja bisa dapat dengan gratis. Memoedjikan dengan 
hormat: Gramofoon & Sporthandel 


TOKO „TAN 


204 f 
ColumbiaTOEGOE 
Sole agency Securitas-, Monopolie- records 25 TELF. 758 


Pendoedoek Makassar dan daerahnja. BERITA ADMINISTRATIE. Boleh mintak 
berlangganan dan berhoeboeng Advertentie ,,MUSTIKA" Dagblad Indonesia 
Oemoem, pada 


27a 


Kita poenja AGENT di MAKASSAR M. JOESOEF Mewengkang 


